AL QURAN 


a ge 


BUKU WAKAF TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN 


30 Hari Hafal Al-Qur’an 
METODE AT TAISIR 


Penulis : ADI HIDAYAT 
Desain Cover : Heru W. Sukari 
Perwajahan Isi : Imam Hasan Al-Banna 
Penerbit : Institut Quantum Akhyar 
Jln. Pekayon Raya I, Pekayon Jaya 
(Area Giant Express Pekayon) 
Bekasi Selatan - Jawa Barat 
Institut Quantum Akhyar Email : info@quantumakhyar.com 
2 1 ۳ i p kara Website : www.guantumakhyar.com 
Pac N E 5 2 1 N Cetakan Ketujuh : Oktober 2018 
ISBN 1 978-602-51296-3-6 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 - Tentang Hak Cipta 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan lanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu bulan dan atau denda paling sedikit Ra. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana 
penjara paling tama 7 tujuh tahun dan / atau denda paling banyak Rp5:000.000.000 (lima miliar rupiah). 


Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada uinum suatu 
dptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) di 
pidana dengan pidana penjara patine lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.00 000.000 
limaratus juta rupiah) 


BUKU WAKAF TIDAK UNT 


Q Permohonan “Bahagia ©) 


0 Untuk Keluarga Kecilku: Bunda, Amil dan Amel... 9 
Os Buya selalu memohon muaf untuk waktu yang tersita, ۲ 0 
@ dalam cinta kta... 
I Tapi untuk buku ini... ... berbahogialah 2 
be karena Ini yang akan 
a eps karna barana oli 
© 
oS ۵ ۱ ra 
N 
ARTS 
0 8 


©&, 
NP 6 
وي‎ NIT رف‎ 
ur D 
1 vj 
6 Persembahan Fé 
= Buku Ini dipersembahkan untuk 0D 
Para Pecinta al-Qur'an ie) 
7 Semoga buku ini mampu mengantar S 
TA kita dan keluarga ke surga... 2 
Ta Mengenakan mahkota . .. ia 
> = berhias jubah keagungan semesta... وی‎ 
Ss (Ss 
07, 5۰ 
TO a 42 9 
0 £ 
(“42 FON) 
GE 


GR VAD 
W pest بت‎ Ta © 6 


© 
77 ۳ 


| 25 Daftar Isi 


| Daftar Isi . Menentukan Target Waktu ums 27 


| كف‎ Hafalan Sempurna م‎ ernie 28 


Ail e Sebuah Pengantar xiii اما«‎ aan lee 


| «| “Kdab Menghafal namens 29 
e Bagian Pertama: Esensi al-Qur'an ........................................ 1 ااا‎ 


Bagia : Pasca M ۱ لمان کی نیو‎ 31 
e Bagian Kedua: Amalan Pra Hafalan, 1 UE Petasan EEE 


4 اف Konsisten Mürajalah‏ © ای سس و 


| . س8‎ 1 O A و‎ Menjaga Shalat Malam ا ل‎ 34 


ای یقت ا al‏ یش sa Aa‏ ومس مسب 3605 - 


- Sabar 14 © Semangat Beramal unsre 35 


Bagia : Perusak Hafalan... 0 7 
-Was ای یی‎ Hafalan R 


Maksiat -... 
Menghadirkan Motivasi مومسم‎ 18 Ban aa 


N ا‎ E TO LLL 4 


e. Utb dani RIVE RCA © 


- Medan a DI 


| Bagian Keenam: an, Mı t-Taisi 
il - FSM am A OO TS O n ا و‎ ACI SI 


eo Bagian Ketiga: Proses Menghafal .......................................... 23 اا‎ ee A 


e ۳‏ گم Mementukan Wann ea‏ و 


1 e Menyiapkan Perangkat: . 


E Munaf na Pa ap تا‎ 


tan 


> TEMPS eni nam sate ara. 26) 


- Guru 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Pedoman Transliterasi 


dz 4 b - 


ve 
b 

m =S zh E d v t a 
£ 
t 
a 


n وا > 2 ن‎ & 
w و‎ gh 5 س‎ J 3 
h A f sy ش‎ h E 
y EE sh EY- 
| U... 4 (a panjang), contoh a : al-Fattäh 
| «Td panjang), contoh A : ar-Rahim 
...سو‎ û ( u panjang), contoh الشکور‎ : as-Syakür 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


55 Sebuah Pengantar 


SEBUAH 
PENGANTAR 


Alhamdulillähirabbil'älamin. Penulis memuji Allah Subhanahu 
wa Ta'ala yang telah menurunkan al-Qur'an, mukjizat 
teragung di muka bumi. Rangkaian hurufnya tidak sekedar 
mengikat makna, namun mampu menjadi pedoman hidup 
yang memesona. Bacaannya bahkan begitu menggugah 
jiwa, mendekatkan setiap makhluk pada Sang Pencipta. 
Subhanallah... Walhamdulillah... Wala ilaha illallah... Wallahu 
Akbar. 


Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah 
Shallallähu ‘alaihi wa sallam, sosok teladan yang mengagumkan. 
Jalan hidupnya ialah pancaran al-Qur'an, sinar kehidupan yang 
melahirkan tuntunan. Cintanya kepada umat bahkan selalu 
melahirkan kerinduan, siang dan malam. Allahumma shalli 
wa sallim wa bârik 'alaih. Semoga Allah menghimpunku kelak 
bersamamu yû Rasülalläh, juga umat terbaikmu. 


Sebuah Pengantar #8 


Pembaca budiman... di antara sekian mukjizat yang pernah 
hadir di bumi, al-Qur'an ialah kemuliaan tertinggi yang 
dianugerahkan pada umat ini. la adalah satu-satunya kitab 
yang dibaca 17 kali sehari, tanpa bosan. Satu-satunya kitab 
yang tetap dibaca sekalipun maknanya belum tentu diketahui. 
Satu-satunya kitab yang tidak pernah mengalami perubahan 
kalimat dan ejaan, di setiap zaman. Dan yang paling istimewa, 
ia begitu mudah dihafal. Ya, begitu mudah. Dari balita hingga 
usia senja dijamin mampu menghafalkannya. 


Kemudahan menghafal al-Quran memang begitu memesona 
hingga tidak mampu dibatasi sekat logika. Seorang balita 
tunanetra mampu menghafalkannya; yang terlahir prematur 
dengan vonis lumpuh otak juga mampu menghafalkannya; 
bahkan manula tuna aksara begitu mudah menghafalkannya. 
Hebatnya, mereka bukanlah Arab. Sekali lagi, bukanlah orang 
Arab yang terbiasa menuturkan setiap hurufnya. Sungguh 
nyata firman Allah ketika menjamin kemudahannya. Hal yang 
tidak pernah didapati pada "kitab suci" lainnya. 


Proses kemudahan ini bahkan diurai dalam al-Our'an, lengkap 
dengan pengalaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
saat mencoba menghafalkannya. Petunjuk inilah yang kelak 
melahirkan para huffazh di muka bumi dalam setiap generasi, 
dari zaman old hingga zaman now. Berbagai metode bahkan 
ditemukan, menyajikan aneka menu yang memudahkan 
hafalan. Dari bacaan perhalaman hingga cara semudah 
senyuman. Semua berdasar pengalaman penghafal saat 
berinteraksi dengan al-Our'an. Uniknya, seluruh interaksi ini 
akan mengacu pada satu petunjuk utama, hal yang menjadikan 
al-Qur'an begitu mudah dihafal. Bukan satu metode, tapi 


1 Lihat misalnya, Os. al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40 


“30 Hori Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


器 Sebuah Pengantar 


isyarat al-Qur'an tentang cara ia dihafal. 


Buku ini berupaya menampilkan petunjuk dimaksud dengan 
cara sederhana, mudah dipahami. Isinya bahkan menghadirkan 
simulasi demi memudahkan praktek hafalan yang ingin diraih. 
Dengan cara seksama, dalam tempo sesingkat-singkatnya. 


Terdapat enam bagian penting di buku ini. Bagian pertama 
akan menyajikan bahasan tentang Esensi al-Qur'an, berisi 
keutamaan dan fungsi al-Qur'an dalam kehidupan. Pembaca 
diharapkan mampu memahami esensi ini sebelum mulai 
menghafal. Pemahaman ini akan melahirkan kualitas hafalan 
yang baik, rasa cinta dan kekaguman terhadap al-Qur'an, serta 
implementasi kedalaman maknanya dalam aktifitas kehidupan. 


Bagian kedua buku ini menghadirkan Amalan Pra Hafalan, 
Rahasia Kemudahan al-Qur'an. Bagian ini akan mengurai 
amalan khusus yang mengantarkan pada kemudahan hafalan. 
Mulai dari keikhlasan hingga semangat beristiqamah. 
Setidaknya terdapat delapan kiat yang menjadikan kualitas 
hafalan semakin meningkat. Inilah kunci utama bagi setiap 
penghafal al-Qur'an. 


Adapun bagian ketiga berisi bimbingan Proses Menghafal. 
Bagian ini akan menuntun Anda cara menghafal ideal, dari 
menentukan waktu hingga melahirkan hafalan sempurna. 
Di bagian ini pula Anda temukan proses menghafal al- 
Qur'an bersama keluarga tercinta. Kiranya bagian inilah yang 
mengantarkan keluarga Anda menjadi penghafal al-Qur'an. 
Insya Allah. 


Bagian keempat buku ini menyajikan Amalan Pasca Hafalan. 
Di sini akan tersaji menu amalan yang mampu menjaga 
dan menguatkan hafalan. Di bagian ini pula penulis sajikan 


Sebuah Pengantar sf 


tingkatan penghafal dalam al-Qur'an. Anda diharapkan mampu 
menjadi yang terbaik, sesuai ukuran al-Qur'an. 

Bagian kelima buku ini juga tidak kalah penting, menyajikan 
bahasan tentang Perusak Hafalan. Di sini akan diurai 
pelbagai hal yang dapat merusak hafalan, bahkan mampu 
menghilangkannya. Para penghafal mesti mendalami bahasan 
ini agar selalu waspada dan mampu menghindarinya. 


Puncak buku ini ialah Simulasi Hafalan yang penulis sajikan 
pada bagian keenam. Di sini penulis sajikan metode at-Taisir, 
pendekatan terbaru dalam proses menghafal al-Qur'an. 
Bukan sekedar menghafal tapi juga mendalami denah 
mushaf al-Qur'an. Penulis menampilkan dua juz terakhir 
dalam al-Qur'an sebagai simulasi hafalan. Pembaca dapat 
menyempurnakan hafalan melalui mushaf yang kami bagikan, 
atau juga menerapkan metodenya pada mushaf standar yang 
Anda miliki. 


Demikian sketsa pembahasan yang terkandung dalam buku 
ini. Penulis bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar 
buku ini dapat bernilai ibadah, bermanfaat, serta mengalirkan 
pahala bagi kedua orang tua dan para guru tercinta. Wajar 
kiranya bilapun terdapat kekurangan karena penulis tercipta 
sebagai manusia, makhluk yang cenderung salah namun 
berpeluang untuk bertaubat. Semoga Allah berkenan 
Memaafkan dan Mengampuni. 


Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih pada berbagai 
pihak yang membantu kelahiran buku ini. Jujur diakui bahwa 
penulis tak mampu menyebut seluruh nama di pengantar 
ini, walau penulis yakin bahwa setiap nama dimaksud telah 
tertulis dalam catatan terbaik malaikat. Jazäkumulläh khaira, 
semoga Allah selalu melimpahkan pahala dan kebaikan untuk 
kita semua. 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


55 Sebuah Pengantar 
Selanjutnya, penulis mempersilahkan para pembaca untuk 
mengkaji buku ini. Semoga dapat menjadi wasilah zaman now 


untuk menghafal al-Qur'an dalam 30 hari, insya Allah. 


I Wa äkhiru da'wina anilhamdulillähirabbil’älamin 


Bekasi, 29 Rabi'ul Akhir 1439 H 
15 Januari 2018 M 


۱ Adi Hidayat y 4 
! ls BAGIAN PERTAMA: & } 7 


3 SEES 
. AL-QUR'AN 7 


op A3 & 7 
B 7 
| oy TOGS) 
A AA IR زد‎ 
| رها‎ ۷۰ 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


355۲ : 1 0 y 


15 Esensia-Gur 35 


BAGIAN PERTAMA: 


ESENSI 
AL-QUR AN 


i antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam‏ و 
proses penciptaan manusiaialah pemberian petunjuk‏ 1 

hidup yang bersanding dengan kesempurnaan 
ciptaan. FirmanNya dalam al-Qur'an: 


Oem eh © فسوی‎ GS cal 


Artinya: “(Rabmu) Yang Menciptakan dan menyempurnakan 
(ciptaan-Nya). Serta menentukan kadar (setiap ciptaan) dan 
memberi petunjuk". (Qs.87 ayat 2-3). 


Bahkan saat Nabi Adam dan Istri beliau 'alaihimassalam 
ditugaskan menjalani hidup di bumi, petunjuk ini pun kembali 
disertakan demi memudahkan misi hidup keduanya, juga 
keturunannya. Firman Allah Subhänahu wa ta'ala: 


Esensi a-Ouran 28 


Doed dat 203 he akan LAETI E 

FRE Ge je TIGO Meee ATE ودعو‎ 

Artinya: “Kami berfirman, turunlah kalian dari surga itu! Kemudian 

jika datang petunjukKu kepadamu, maka siapa pun yang mengikuti 

petunjukKu niscaya mereka tidak akan khawatir dan tidak (pula) 
bersedih (dalam menjalani hidup)" (Qs. 2 ayat 38) 


Hudan ,(هدى)‎ demikian nama umum petunjuk itu. Dengan hudan 
inilah setiap anak cucu Adam dijamin hidup senang nan tenang 
di bumi. Bahkan setiap generasi berganti, Allah Subhdnahu 
wa ta'ala menugaskan Rasul untuk mengajarkan hudan dalam 
bentuk wahyu dan kitab. Demikian isyarat itu terbaca dalam 
al-Our'an surat an-Nisä ayat 163 berikut: 


4 1 Roe na 
ai ُو وین من‎ Sees Gel es 
siR e ks a a ERE e 
SEN ٍل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ‎ Ey) 

LE MU مها هی‎ ze DARA Y a - 
داوود زبورا‎ GS وعیسی وایوب ویوس وهارون وسلیمان‎ 
Artinya: “Sungguh Kami telah memberi wahyu kepadamu 
sebagaimana telah Kami wahyukan (sebelumnya) kepada Nuh dan 
nabi-nabi setelahnya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, 


Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, juga Sulaiman. 
Kami berikan pula (kitab) Zabur kepada Daud" (Qs. An-Nisa:163) 


Juga surat as-Syürä ayat 3 berikut: 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


5۲ ۰ 8 


=: Esensi al-Qur'an 


Artinya: “Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana, mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum 
kamu’ (Qs. As-Syürä:3) 


Terekam dalam al-Qur'an bahwa Nabi Musa 'alaihis salam 
pernah menerima kitab sebagai hudan, petunjuk hidup: 


GEN GE GA E ESN ea OS 
LG مِنْ دون‎ 


Artinya: “Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat), serta 
Kami jadikan itu sebagai hudan, (petunjuk) bagi Bani Israil (dengan 
firman): Janganlah kalian mengambil penolong selain Aku” (Qs. 
Al-Isra:2) 


ود (EST‏ موه تی sad‏ ور sesh AN‏ © 
هدّی وذ کر SAN LY‏ ® 


Artinya: “Dan sungguh telah Kami berikan hudan kepada Musa 
dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil, sebagai petunjuk dan 
peringatan bagi orang-orang yang berfikir" (Qs, Al-Mukmin: 53-54) 


Demikian pula Nabi Isa 'alaihis salam pernah menerima kitab 
sebagai hudan bagi umat beliau: 


قال ál BE Gl‏ آتان SH‏ ب وَجَعَلی تب 


Artinya: “Isa berkata, sungguh aku ini hamba Allah, Dia memberiku 
kitab (Injil) dan menjadikanku seorang Nabi” (Qs. Maryam: 30) 


Petunjuk hidup ini pun kadang diberi nama dengan ayat 
(21), tanda kebesaran Allah. Bahkan para Nabi, Rasul, hingga 


Esensi al-Qur'an 5 


kalangan generasi sholeh senantiasa tersungkur sujud, begitu 
khusyu dalam menyimak setiap ayat, membaca sekian petunjuk 
kehidupan. Demikian firman Allah dalam al-Qur'an: 


Ge ele kahan sas,‏ التَبِيِينَ من SI‏ ویتّن 


owe‏ نوچ وَين malah BS‏ وإ عقاف 
اجنیا gle ISU)‏ آباث sal‏ خَدُوا سا ME‏ 


Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat 
oleh Allah, yaitu Para Nabi dari keturunan Adam, serta dari orang- 
orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim 
dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan 
telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha 
Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan 
bersujud dan menangis". (Qs. Maryam: 58) 


Nama lain yang disematkan pada petunjuk ini ialah ad-Dzikr, 
juga al-Furgän yang diberikan pada para Nabi dan Rasul. Berikut 
di antara Firman Allah yang menerangkan hal dimaksud: 


SER S35 موتی وَهَارُونَ الْمُرْقَاكَ وَضيَاءَ‎ ST A; 


Artinya: “Dan sungguh Kami telah berikan kepada Musa dan 
Harun al-Furgan, Dhiya (penerangan), serta dzikr (pengajaran) bagi 
orang-orang yang bertakwa” (Qs. Al-Anbiya: 48) 


Al-Qur’an juga menegaskan bahwa manusia yang abai dengan 
petunjuk ini akan mengalami keterbelakangan dan kehancuran. 
Demikian terbaca dalam kisah umat dahulu pada untaian ayat 
berikut: 


30 Hori Hafal Al-Qur'an 


30 Hori Hafal Al-Qur'an 


67 : = 
a T 


器 Esensi al-Qur 2 


ما مود فَهَدَيْتَاهُْ فَاسْكَحَبُوا الع عل AE ai‏ 
Kap‏ اعدا این [SE Uy‏ کون 


Artinya: “Adapun kaum Tsamud telah Kami berikan hudan, namun 
mereka lebih senang tersesat dibanding (mendapat) petunjuk. 
Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan akibat 
pekerjaan mereka" (Qs. Fushshilat: 17) 


Demikian pula dengan golongan yang hobi menyelisihi hudan 
atau berusaha memalsukannya, akan rentan dengan pertikaian 
dan.terancam kemurkaan 


was KS NG Eee E 
ete dt IEG HE call ن رل‎ 


Artinya: “Dan sungguh telah Kami berikan Taurat kepada Musa 
lantas itu diperselisihkan. Jikalau tidak ada keputusan yang terdahulu 
dari Rabbmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan, 
Sungguh, (sikap) mereka terhadap al-Quran benar-benar dalam 
keragu-raguan yang membingungkan” (Qs. Fushshilat: 45) 


E ki nt 0 
هم مِمّا يَححُسِبُونَ‎ Sa 
Artinya: “Maka amat celaka orang-orang yang memalsukan al- 


kitab dengan tangan mereka, lalu dikatakannya “Ini dari Allah" 
(demi) memeroleh sedikit keuntungan dari perbuatan itu. Maka 


Esensi al-Qur'an = 


celakalah mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka, serta 
celakalah mereka akibat perbuatan {itu)" (Qs. al-Baqarah:79) 


Menariknya, hudan terakhir yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Shallallähu ‘alaihi wa sallam untuk seluruh manusia 
menghimpun semua nama dan makna tersebut. Selain dinamai 
al-Qur'an sebagai yang utama, hudan terakhir juga ditampilkan 
dengan nama al-Kitab, ad-Dzikr, bahkan Ayat dan al-Furgan. 
Berikut di antara firman Allah terkait nama she makna dimaksud: 


ea ۵و‎ 


JST cal ze‏ فیه P Sa‏ ین 
Ei‏ 


Artinya: "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan 
al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, serta berbagai 
penjelasan terkait petunjuk itu, juga al-Furgän, pembeda (antara 
yang hak dan yang bathil)...” (Qs. al-Bagarah:185) 


SAN لا ریب فيه‎ SESI ays 


Artinya: “Kitab (al-Quran) ini tidaklah meragukan, serta menjadi 
hudan (petunjuk) bagi kalangan bertaqwa" (Qs. al- a a 


Saad 


Artinya: “Sungguh Kamilah yang menurunkan ad-Dzikr (al-Quran), 
dan sungguh Kami benar-benar menjaganya" (Qs. al-Hijr:9) 


ISI deal AES‏ ذکر Clas ai‏ فلوم وا لكك 
علیهم SGT‏ زَادَنْهُمْ إِيمَانًا NZ‏ گر 


Artinya: “Sungguh orang-orang beriman itu hanyalah kalangan 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


SS : | 


u: | 


55 Esensi al-Qur'an 


yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan bila 
dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka, serta hanya 
kepada Allählah mereka bertawakkal” (Qs. al-Anfäl:2) 


Keutamaan al-Qur'an 


Selain dari sisi penamaan, al-Qur'an juga memiliki beragam 
keutamaan yang menegaskan kemuliaannya dibanding pelbagai 
kitab suci lainnya. Berikut di antara keutamaan dimaksud: 


1. Al-Qur'an disebut sebagai dzikir yang dijamin otentisitas 
. dan kemudahan dalam menghafalkannya (lihat misalnya, 
Os. 15 ayat 9 dan Os. 54 ayat 17, 22, 32 dan 40). Adapun 
kitab lainnya disebut sebagai dzikir namun tidak dijamin 
penjagaan dan kemudahan menghafalnya. 


2, Isial-Our'andifirmankan secara akurat danjelas, diterangkan 
dalam bahasa Arab terpilih (lihat misalnya, Os. 41 ayat 3). 


3. Mendengar bacaannya dapat menggetarkan dan 
menguatkan iman (lihat misalnya, Qs. 8 ayat 2). 


4. Para jin bahkan teramat takjub dan mengakui peran serta 
petunjuk al-Our'an (lihat misalnya, Os. 72 ayat 1-2). 


5. Ada keberkahan dalam tadabbur setiap ayatnya (lihat 
misalnya, Os. 38 ayat 29). 


6. Turun di bulan mulia, pada malam termulia (lihat misalnya, 
Os. 2 ayat 185 dan Qs. 44 ayat 3). 


7. Malam turunnya bernilai pahala lebih dari 1000 bulan (lihat 
misalnya, Os. 97 ayat 3). 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Esensi al-Qur'an == 


8. Dimuliakan di Lauh Mahfuzh (lihat misalnya, Qs. 43 ayat 4). 


9. Tidak disentuh kecuali oleh yang suci (lihat misalnya, Os 56 
ayat 79). 


10. Menghadirkan pilihan untuk mengikutinya (lihat misalnya, 
Os. 39 ayat 41). 


Semua keutamaan ini jelas mengesankan bahwa al-Our'an 
amatlah istimewa. isinya bukanlah bacaan biasa melainkan 
petunjuk dengan pelbagai fungsi kehidupan hingga akhir 
zaman. Dari al-Fatihah hingga an-Näs, mencakup seluruh aspek 
kehidupan manusia. Setiap ayatnya akan mengantar manusia 
pada puncak ketenangan dan kesenangan tertinggi. Amatilah 
perkembangan sosiologis masyarakat jahiliah bahkan dunia 
pasca turunnya al-Qur'an. Setiap amalan ayatnya mampu 
merubah karakteristik jahiliyyah menjadi masyarakat berakhlak, 
beradab, bahkan mampu mewarnai dunia dengan capaian 
pengetahuan tertinggi. Bahkan barat sekalipun mendapati 
kemajuannya dari saripati al-Qur'an, terkhusus setelah 
peristiwa tordesillas itu. 


Singkatnya, al-Qur'an ialah pedoman bagi setiap etape hidup 
manusia, sejak alam kandungan hingga kembali menghadap 
Allah Subhanahu wata'ila. Mengamalkannya adalah kemestian 
sedangkan abai akan petunjuknya hanya mengantar pada 
keterbelakangan. 


sanak 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


d | س ۲۶۰ اسول‎ 
. w 
4 


7 DT, 
BAGIAN KEDUA: 
: AMALAN 
PRA HAFALAN, 
RAHASIA 
KEMUDAHAN _ 
AL-QURAN > 


[ 


2 
cA 
2 


# Amalan Pra Halalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an 


BAGIAN KEDUA: 


AMALAN PRA HAFALAN, 
RAHASIA KEMUDAHAN 
AL-QUR’AN 


eperti diurai sebelumnya, al-Qur'an ialah pedoman 

hidup yang dijamin mudah dihafal. Kemudahan ini akan 

cepat diraih bila para penghafal mampu menghadirkan 
amalan pra hafalan yang diisyaratkan al-Qur'an dan Sunnah. 
Berikut di antara hal terpenting yang dimaksudkan: 


IKHLAS 
Menghafal al-Qur'an adalah bagian dari ibadah, sedangkan 


ibadah membutuhkan hadirnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa 
ta'ala berfirman: 


Lag‏ آمژوا الا a a‏ لَهُ الدِينَ حْتَقَاء... 


Artinya: “Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an = 


kepada Allah dengan ikhlas, (demi) (menjalankan) agama yang 
lurus..." (Qs. al-Bayyinah: 5) 


Karena itu, para penghafal al-Qur'an mestilah meniatkan 
hafalannya karena Allah semata. Sifat ikhlas inilah yang 
bahkan ditekankan al-Qur'an saat ia pertama diturunkan. Iqra 
bismirabbikalladzi khalaq, bacalah atas nama Rabbmu yang telah 
(begitu mudah) Mencipta.! Demikian isyarat ikhlas terpancar 
dalam awal firman Rabbani. Perintah membaca yang ditujukan 
kepada Rasulullah hanya dilakukan atas nama Allah, tidak 
untuk yang lain. Bila Nabi saja diperintah untuk ikhlas maka 
bagaimanakah dengan kita yang bukan Nabi? 


Karena itu, para penghafal al-Qur'an mesti menepikan pelbagai 
orientasi yang dapat mengikis kadar keikhlasannya, termasuk 
tujuan menjadi hafizh ataupun hafizhah. Ikhlas inilah yang kelak 
menghadirkan pertolongan Allah dalam memudahkan proses 
menghafal. Bila mencipta manusia saja begitu mudah maka 
tidaklah sulit bagi Allah menanamkan hafalan al-Qur'an dalam 
jiwa insan beriman. 


SERIUS 


Di antara hal terpenting yang mesti dimiliki ahli al-Qur'an ialah 
keseriusan dalam menghafal, sungguh-sungguh. Cermatilah 
perihal kesungguhan Nabi dalam meraih ayat al-Qur'an 
hingga mendaki gunung cahaya, menuju gua Hira. Semangat 
beliau bahkan mampu menaklukkan jarak dan dakian yang 
begitu tinggi.? Saking seriusnya, beliau bahkan ingin segera 
menghafalkan ayat-ayat mulia itu hingga cepat menggerakkan 


1. Lihat Qs. al-Alagayat 1 
2. Jarak Gunung Cahaya (Jabal Nar) dari rumah Nabi sekitar 5-6 Km, sedangkan 
ketinggian gunung sekitar 700 m 


30 Hori Hafal Al-Qur'an _ o 5۲ ۰ | 


® Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur IM 


lisannya. Perhatikanlah kasih Allah yang membalas kesungguhan 
beliau dengan memudahkan al-Qur'an terkumpul dalam 
jiwanya, tidak sekedar lisannya. 


ay) KTS IRR GE ele إن‎ OY به‎ 5 ala ig Y 
3 Buy ser ادا قرأئاه‎ 


Artinya: Janganlah engkau tergesa menggerakkan lidahmu untuk 
segera mendapatinya. Sungguh Kamilah yang akan menghimpun 
al-Qur'an (di dadamu) serta (membuatmu pandai) membacanya, 
Maka bila Kami telah selesai menanamkan bacaannya, ikutilah 


.bacaan itu" (Qs. al-Qiyamah ayat 16-18) 


` Benarlah pepatah Arab kala mengingatkan kesungguhan atas 


segala hal yang dicitakan, bahwa: 


Seriuslah, janganlah engkau bermalas ria, 
jangan pula berlaku lalai 
Sungguh penyesalan itu hanyalah milik para pemalas 


SABAR 


Sabar mutlak diperlukan oleh setiap penghafal al-Quran. 
Hafalan yang dijalani dengan kesabaran akan cenderung baik 
dan tartil. Warattilit gur'ana tartila, bacalah al-Qur'an itu dengan 
tartil. Demikian perintah Allah dalam firman suciNya?. 


Sifat sabar juga cenderung mendekatkan hamba dengan Allah 
Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as shäbirin, Allah bersama 


3. Lihat misalnya. Os. al-Muzammil ayat 4 


Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an #8 


para penyabar. Demikian kiranya kedekatan itu dilukis dalam 
al-Qur’an.* Kedekatan inilah yang akan melahirkan kekhusyuan 
dalam bacaan bahkan cenderung meningkatkan iman. Karena 
itu, Allih memberi kegembiraan khusus pada orang sabar 
terlebih saat menjalani ujian. 


Adapun puncak kegembiraan itu ialah saat diperkenankan 
memasuki surga Adn bersama keluarga besar yang shaleh, 
diiringi sambutan para malaikat yang menyanjung kesabaran 
kita saat menjalani ujian hidup dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala 
berfirman: 


和 
باب‎ E & ade يَدْخُلُونَ‎ Sly bs 
© 0 Gib as Uys, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ب‎ 


Artinya: "surga 'Adn yang akan mereka masuki bersama orang-orang 
saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya, serta anak cucunya. 
Para malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua 
pintu (surga), (seraya mengucap): "selamat atas kesabaran kalian, 
sungguh nikmat tempat kesudahan itu" (Qs. al-Ra'd ayat 23-24) 


Istimewanya, di antara penghuni surga ini ialah para penghafal 


al-Qur'an yang telah mengenakan jubah kemuliaan. Berikut 
janji Allah dalam firman suciNya : 


e he E pe‏ الوه ا 
a r an‏ 


4. Lihat misalnya, Qs. al-Baqarah ayat 154 
5. Lihat misalnya, Qs. al-Baqarah ayat 155-156 


30 Hori Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


7۲ | 


器 Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an 


Artinya: “Surga 'Adn yang akan mereka (penghafal al-Qur'an) 
masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang emas dan 
mutiara, dengan mengenakan pakaian sutera” (Qs. Fathir ayat 33) 


YAKIN 


Keyakinan termasuk hal terpenting dalam proses menghafal 
al-Qur'an. Setiap penghafal mesti yakin bahwa Allah telah 
menjamin kemudahan dalam proses menghafal kitab mulia 
ini. Jaminan tersebut bahkan ditegaskan sebanyak empat kali 
dalam surat al-Qamar, yaitu pada ayat ke 17, 22, 32, dan 40. 


She من‎ Jas SNN Ai 


Artinya: “Sungguh Kami telah mudahkan al-Quran untuk diingat, 
(dihafalkan). Maka adakah orang yang mau mengingatnya? 


Saking mudahnya, al-Qur'an dapat dihafal oleh seluruh kalangan 
tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, pintar, standar, bahkan 
melihat ataupun tidak, semua memiliki peluang yang sama. ini 
sekaligus membuktikan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah 
yang menjadi mukjizat terbesar Nabi. Tidak pernah ditemukan 
standar kemanusiaan dalam setiap kalimatnya. Karena itu, tidak 
akan didapati karya manusia yang mudah dihafal layaknya al- 
Qur'an. 


Penghafal al-Qur'an juga mesti yakin bahwa manusia tercipta 
dengan kemampuan mengingat tingkat tinggi. Perhatikanlah 
bagaimana manusia pertama diajari semua jenis nama di 
semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: 


u EN gil cles 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an = 


Artinya: “Dan Allah Mengajarkan Adam nama-nama (benda) 
seluruhnya ...” (Qs. al-Baqarah ayat 31) 


Cermatilah ayat di atas! Tidakkah Anda merasa takjub dengan 
kuasa Allah yang menjadikan Adam mampu menyerap semua 
nama? Sekali lagi, mampu mengingat dan menyebutkan semua 
jenis nama di semesta? Berapakah kiranya kekuatan memori 
manusia hingga mampu mengingat semua itu? Jika semua jenis 
nama saja mampu diingat maka tidakkah lebih mudah bagi kita 
untuk menghafal kitabullah? Bukankah kita pun dinamai al- 
Qur'an dengan Bani Adam? Anak cucunya? Jika Adam mampu 
mengapakah keturunannya tidak? Konon, penelitian yang 
dilakukan oleh ilmuwan dari Institut Salk di La Jolla, California, 
menyimpulkan bahwa manusia setidaknya memiliki kapasitas 
memori satu petabyte, setara dengan seribu terabyte atau 
satu juta gigabyte“. Masya Allah. Hard disk external berkapasitas 
seratus gigabyte saja mampu menampung begitu banyak 
informasi. Maka nikmat Allah manakah yang kita abaikan 
dengan kemampuan satu juta gygabyte itu? 


Adam memang Nabi sehingga mendapat pengajaran langsung 
dari Allah Subhänahu wa ta'ala. Adapun kita manusia biasa 
ditanamkan potensi untuk menggali semua jenis pengetahuan 
yang ada. Karena itu, sekali lagi, menghafal al-Qur’an akan 
terasa mudah bagi insan beriman yang yakin dengan potensi 
memorinya. Sebaliknya, itu akan menjadi sulit bagi para peragu 
yang tidak menyukuri nikmat kepintarannya. Sungguh, pintar 
itu anugerah sedangkan bodoh itu pilihan. 


6. Lihat, http://www. salk.edu/news -release/memory-capacity-of-brain-is-10-times- 
more-than-previously-thought/ 


| 30 Hari Hafal Al-Qur'an 


f Amalan Pra Hafatan, Rahasia Kemudahan al-Qur'ari 


MENGHADIRKAN MOTIVASI 


Aktifitas menghafal al-Qur'an memiliki keunikan tersendiri. 
Saat semangat begitu kuat maka sekian ayat seakan mudah 
diingat. Di sisi lain, hadirnya suasana tertentu yang kadang 
tak terduga seringkali menjadikan ayat sulit didapat bahkan 
menyebabkan hafalan mulai melambat. Rasa pesimis, skeptis, 
hingga kesibukan yang sulit ditangkis ialah di antara suasana 
dimaksud. 


Di titik ini, para penghafal al-Qur'an mesti menghadirkan 
motivasi terbaik untuk kembali menaikan semangat sekaligus 


` menepikan pelbagai situasi tersebut. Berikut di antara motivasi 
. terbaik yang pernah disampaikan Nabi: 


1, Meraih Kemuliaan Surga 
Allah Subhänahu wa Ta'ala berjanji dalam al-Qur'an bahwa para 


penghafal al-Quran akan memasuki surga dengan mengenakan 
jubah kemuliaan. Berikut janji Allah dalam firman suciNya : 


Py een: a a a قار الح‎ 
BS مِنْ اسَاور من‎ ed OAE عدن یدخلونها‎ ols 

5 
MAA UR 
PA KA 155 
Artinya: “Surga 'Adn yang akan mereka (penghafal al-Qur'an) 
masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang emas dan 
mutiara, dengan mengenakan pakaian sutera" (Os. Fathir ayat 33) 


2. Menjadi Hamba Terbaik 


Sahabat Utsman bin Affan pernah menyampaikan hadits 
Rasulullah Shallallähu 'alaihi wa Sallam berikut: 


Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an E 


خیرم من Aches GTA a‏ (رواء البخاری) 


Artinya: “Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang mempelajari 
al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Al-Bukhari)” 


3. Hadirnya Limpahan Pahala 


Terkait hal ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah 
menyampaikan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
berikut: 


A ee‏ حَسََةُ ۾ Tan‏ بعشر 


Aue Waja Tor Ba en Ins 1 eet 
ولام حَزف‎ N 
e 5 

pat‏ حرف (رواه الترمذی) 


Artinya: “Siapa pun (muslim) yang membaca satu huruf dari 
kitäbulläh maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan 
itu senilai dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak berkata Alif Lam 
Mim satu huruf, melainkan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan 
Mim satu huruf” (HR. At-Tirmidzi)? 


MENJADIKAN PRIORITAS 


Seorang yang memiliki prioritas dalam mengerjakan sesuatu 
akan cenderung bersemangat dan mengutamakan pekerjaan 
dimaksud, lebih dari aktifitas lainnya. Demikian para penghafal 


7. Shahih al-Bukhari, no. 5027. Lihat juga misalnya, Abu Daud no. 1452 dan at- 
Tirmidzi no. 2907 
8. Sunan at-Tirmidzi, no. 2910 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Quran 


E Amalan Pra Halalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an 


yang menempatkan al-Qur'an sebagai agenda prioritas, maka 
segala kesibukan yang dijalani tidak akan menggeser atau 
bahkan menggusur kebersamaannya dengan al-Qur'an. Hal 
inilah yang menjadikan al-Qur'an mudah tertanam dalam jiwa, 
dengan izin Allah Subhanahu wa ta’äla. 


MEMILIH GURU 


Para penghafal hendaknya memilih guru terbaik dalam 
membimbing proses hafalannya. Ini penting diperhatikan 
karena al-Qur'an diturunkan pada Rasulullah Shallallahu alaihi 


.wa sallam dengan proses bimbingan, langsung dari Malaikat 


Jibril 'alaihissalam. 


Demikian pula Rasulullah menjadi pembimbing para sahabat 
dalam menghafal, memahami, serta mengamalkan kandungan 
al-Qur'an. Bimbingan inilah yang diwariskan pada generasi 
penghafal setelahnya di setiap masa berganti. 


ISTIQAMAH 


Sikap istiqamah ialah di antara faktor yang amat menentukan 
dalam meneguhkan hafalan. Sedikit namun konsisten lebih 
baik dibanding banyaknya hafalan yang tidak teratur. Demikian 
isyarat umum yang tampak dalam nasehat Nabi riwayat 
sayyidah Aisyah berikut: 


tamil) TO ا‎ Jk ef 


Artinya: "Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala ialah yang konsisten 


9. Lihat, Shahih Muslim, no. 783 


| 30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Amalan Pra Hafalan, Rahasia Kemudahan al-Qur'an == 


sekalipun itu sedikit” (HR. Muslim)? 

Istiqamah juga berpeluang menghadirkan penjagaan Allah 
melalui para malaikat yang membawa ketenangan dan 
kenyamanan. Karena itu, hendaknya ahli al-Qur'an menentukan 
tempat, waktu, metode, serta perangkat terbaik dalam 
menghafal lalu konsisten menjalaninya. 


Demikian di antara amalan pra hafalan yang diisyaratkan al- 
Quran dan Sunnah. Kiranya penting dipedomani oleh para 
penghafal yang berharap rahmat dan syifa dari setiap ayat yang 
dihafalkan. Wallahu a'lam bis shawäb. 


wu... 


30 Hari Hafal Al-Qur an 


ala, 
— 


AC BAGIAN KETIGA: 9 Te 


A ai mS 
93 W 2 0 


۱۱ Proses Menghala 


BAGIAN KETIGA: 


PROSES 
MENGHAFAL 


agian ini akan menampilkan kiat-kiat efektif yang 

memudahkan proses hafalan al-Qur'an. Sajian ini 

juga dapat Anda praktekkan bersama keluarga 
hingga mampu meraih predikat keluarga Qur'ani. Penting bagi 
Anda untuk disiplin dan konsisten dalam menerapkan kiat 
dimaksud. Berikut penulis sajikan: 


Pertama: Membagi Waktu 


Mulailah dengan membagi waktu hafalan pada tiga bagian 
utama berikut: 


1. Al-Hifdzu (3:4), yaitu waktu utama untuk menghafal yang 
umumnya dimulai setelah subuh. Waktu inilah yang dinilai 
terbaik untuk menghadirkan kemudahan dalam menghafal. 
Bila Anda memiliki kesibukan di waktu itu maka berusahalah 
untuk memulainya sebelum shubuh, tepat setelah tahajjud. 


1 _30Hor Hafal Al-Quran 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Proses Menghafal 器 


2. Murûja'ah ,(مراجعة)‎ yaitu waktu untuk mengulang hafalan. 


Hal terbaik yang dapat digunakan untuk murdja'ah ialah 
dalam setiap kesempatan shalat sunnah. Anda dapat 
mendata seluruh jenis shalat sunnah dari pagi hingga malam 
lalu menggunakannya untuk murdja'ah hafalan, Perhatikan 
contoh tabel berikut: 


Jenis Shalat Sunnah Jumlah Raka'at 
2-8 Raka'at 
Qabla Dzuhur 2-4 Raka'at 
Ba'da Dzuhur 2 Raka'at 
Qabla Ashar 2-4 Raka'at 
Ba'da Maghrib 2 Raka'at 
Qabla Isya 2 Raka'at 
Ba'da Isya 2 Raka'at 
Tahajjud 11 Raka'at 
Gabla Shubuh 2 Rakaat 


Bagilah hafalan Anda sesuai dengan jumlah rakaat shalat 
sunnah, lalu bacalah secara konsisten dalam shalat dimaksud 
hingga hafalan terasa mudah dan lancar. 


Jeda Maghrib ke Isya juga baik digunakan untuk bermuraja'ah 
bila Anda memiliki keluangannya. Pun demikian bila mampu 
bermuraja'ah 30 menit sebelum tidur malam. Selain 
menguatkan hafalan juga mampu menghadirkan kualitas 
tidur yang menentramkan. 


. Mudzäkarah ,(مذاكرة)‎ yaitu waktu untuk mengingat-ingat. 


Waktu ini begitu fleksibel, tergantung pada luangnya 
aktifitas. Anda dapat memanfaatkan waktu ini saat berjalan, 
duduk atau bahkan berbaring yang memungkinkan untuk 
mengingat hafalan Anda. 


== Proses Menghafal 


Kedua: Menyiapkan Perangkat 


Para penghafal al-Qur'an hendaknya menyiapkan pelbagai 
perangkat yang dapat memudahkan proses hafalan. Berikut di 
antara perangkat terpenting dalam proses dimaksud: 


1. Mushaf 

Hendaknya para penghafal menggunakan mushaf khusus 
dalam proses hafalan, tidak mencampur dengan mushaf 
lainnya. Mushaf inilah yang digunakan hingga selesai 
mengkhatamkan al-Qur'an. Alangkah baiknya jika pembaca 
menemukan mushaf yang didisain khusus untuk hafalan. 
Penulis telah berupaya menyajikan mushaf jenis ini yang 
diberi nama “at-Taisir” dan dibagikan gratis untuk para 
penghafal al-Qur'an. 


2. Tempat 
Proses menghafal al-Qur'an juga bergantung pada tempat 
strategis yang memudahkan proses hafalan, Hendaknya para 
penghafal mencari tempat yang tenang dan memudahkan 
fokus. Anda dapat memilih sebagian tempat di Masjid, 
Mushalla, taman, ataupun ruang khusus di rumah yang 
memiliki sifat tersebut di atas. 


3. Guru 
Para penghafal hendaknya memilih guru terbaik dalam 
membimbing proses hafalan. Anda tidak mungkin menghafal 
sendiri karena sifat al-Qur'an bersanding dengan pengajaran. 
Terdapat rangkaian ayat yang menuntut bimbingan dalam 
bacaan, tidak sekedar mengucapkan. Carilah guru bersanad 
yang mampu memastikan benarnya hafalan. Guru yang 
ketat dalam mengajar lebih baik dibandingkan dengan yang 
terlalu “toleran”. Bersabarlah dalam belajar dan jagalah 
adab terhadap guru. Ini menjadi penting demi hadirnya 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


Proses Menghafal ۶ 


keberkahan ilmu dan amal. 


Bila pun belum menemukan guru yang sesuai maka berusahalah 
menyimak program murattal ataupun bimbingan hafalan secara 
online. Kemudian setorkan kembali hafalan Anda pada guru 
bersanad untuk memastikan benarnya bacaan dan hafalan. 


Ketiga: Menentukan Target Waktu 


Para penghafal mestilah memiliki target waktu dalam 
menyempurnakan hafalan. Masa paling standar untuk meraih 
hafalan sempurna dari akurasi bacaan, kekuatan hafalan, juga 
pendalaman peta mushaf al-Qur'an ialah dua tahun. Ini mengacu 
pada asumsi hafalan perhalaman dalam sehari, dengan jumlah 
halaman pada mushaf standar sebanyak 604 Halaman. 


Simulasi Target Dua Tahun 


Berikut penulis tampilkan simulasi target hafalan dalam dua 
tahun: 


Jumlah halaman : 604 

Asumsi hafalan : 604 hari 

1 hari :1 halaman 

30 hari : 30 halaman 

10 bulan : 300 halaman 

20 bulan : 600 halaman 

+ 4 hari : 604 halaman 

Total waktu 11 tahun, 8 bulan 4 hari. 


Hafalan dapat selesai dalam 1 tahun, 8 bulan, dan 4 hari. 
Adapun sisa waktu 3 bulan 26 hari dapat digunakan untuk 
proses penyempurnaan. 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


a 2 


a | 


25 Proses Menghafal 
Simulasi Target 30 Hari 


Bila target dua tahun ingin Anda raih dalam 30 hari, maka 
simulasi hafalan bisa dipraktekkan dengan pola berikut: 


1 hari = 20, 5 halaman 
29,5 hari = 604 halaman 
Total waktu = 29, 5 hari 


Hafalan dapat selesai dalam 29,5 hari. Adapun sisa waktu 1/2 
hari dapat digunakan untuk proses penyempurnaan. 


Demikian seterusnya berdasar pola di atas, Anda dapat 
menentukan target waktu sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
Anda alami. Hal terpenting yang harus dicatat ialah komitmen 
Anda dalam mewujudkan target dimaksud serta disiplin dalam 
menjalaninya. Adapun detil pembahasan mengenai teknis 
hafalan akan penulis uraikan dalam bagian ke enam tentang 
simulasi mushaf at-Taisir. Insya Allah 


Keempat: Hafalan Sempurna 


Hafalan dinilai sempurna bila sampai pada derajat mutqin, yaitu 
penguasaan seluruh ayat dari aspek tajwid (tata cara baca) dan 
tahfizh (kekuatan hafalan). Adapula yang menilai mutqin seperti 
halnya bacaan al-Fatihah yang fasih, mudah ditampilkan baik 
terurut ataupun acak. 


Kelima: Hafalan Keluarga 


Menjadi keluarga penghafal al-Qur'an ialah idaman setiap insan 
beriman. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menyusun 


S0Hari Hafal Al-Quran | 


Proses Menghafal 5 


jadual hafalan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. 
Hadirkanlah motivasi terbaik tentang keutamaan keluarga 
qur'ani sehingga seluruh anggota memiliki semangat dan visi 
yang sama. Buatlah jadual yang dapat disepakati, lalu carilah 
waktu yang menyenangkan untuk muraja'ah bersama. 


Keluarga penghafal juga mesti mengondisikan seluruh perangkat 
hidup yang mendekatkan pada al-Qur'an. Mulai dari tayangan 
televisi, bacaan keluarga, hingga perangkat audio yang sering 
didengar, seluruhnya harus diarahkan pada al-Qur'an. 


Keenam: Adab Menghafal 


Imam an-Nawawi menulis dalam at-Tibyan beberapa adab 
utama para penghafal al-Qur'an. Berikut penulis tampilkan di 
antaranya dengan sedikit gubahan': 


4. Hendaknya para penghafal al-Qur'an senantiasa menjaga 
wudhu dan bersiwak? dalam setiap interaksinya dengan al- 
Qur'an. Baik saat hafalan ataupun bermuraja'ah 

2. Hendaknya para penghafal memilih tempat yang bersih dan 
suci. Masjid ialah tempat terbaik yang disepakati para ulama 
karena menghimpun berbagai kemuliaan dan keberkahan 

3. Dianjurkan untuk menghadap kiblat agar lebih menghadirkan 
kekhusyuan dan ketawadhuan. 

4. Membiasakan beristi'adzah, memohon perlindungan kepada 
Allah dari berbagai gangguan setan yang mungkin hadir 
dalam proses hafalan 

5. Berpenampilan terbaik sebagai penghormatan terhadap 
kemuliaan dan keagungan al-Qur'an 


4. Lihat, at-Tibyän fi adab hamalatil Qur'an, an-Nawawi, Yahya bin Syaraf, hal, 35-47 
2. Menyikat gigi baik dengan kayu siwak ataupun sikat gigi biasa 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


55 Amalan Pasca Halalan, Kiat Menjaga al-Qur'an 


BAGIAN KEEMPAT: 


AMALAN PASCA 
HAFALAN, 
KIAT MENJAGA 
AL-QURAN 


EMI meraih predikat terbaik sebagai ahli al-Qur'an, 

para penghafal mestilah menjaga ayat-ayat suci 
yang telah terpatri dalam sanubari. Para ulama menghadirkan 
amalan pasca hafalan sebagai kiat terbaik dalam menjaga ayat- 
ayat al-Our'an yang telah tertanam di dalam jiwa. Ini penting 
diurai karena al-Our'an sendiri membagi kriteria penghafal 
pada tiga klasifikasi utama berikut: 


1. Penghafat yang Zhalim 


Ini adalah jenis penghafal yang sangat dicela, tidak mampu 
menjadikan ayat al-Quran yang telah dihafal sebagai penunjuk 
hidupnya. Golongan pertama ini disebut al-Qur'an dengan yang 


paling merugi. 


Amalan Pasca Hafalan. Kiat Menjaga al-Qur'an 器 


a CO en, a TA Tee 
ولا يزيد‎ ee od 
GLEE السّالمین الا‎ 


Artinya: “Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu penawar dan 
rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah (al-Quran) menambah 
kepada orang-orang zalim selain aneka kerugian" (Qs. 17 ayat 82) 


2. Penghafal Muqtashid 


Yaitu penghafal yang belum mampu beramal sempurna 
berdasar ayat yang telah dihafal, baru sekedar mengulang dan 
menerapkan untuk pribadi. Adapula yang memahami golongan 
ini sebagai “pertengahan amal" yang sebanding antara shaleh 
dan salahnya. 


3. Penghafal yang Mampu Berbagi (Säbiqun bil Khairat) 


Ini adalah golongan terbaik dari kalangan ahli al-Qur'an. Selain 
hafal, golongan ini juga mampu berbagi dan mengamalkan ayat- 
ayat yang telah dihafal, dengan izin Allah Subhanahu wa Tala. 


Tiga klasifikasi di atas terurai dalam al-Qur'an surat Fäthir ayat 
32 berikut: 
4 


AB یلم‎ tote من‎ KAK gall شم ورتا الکتاب‎ 
MS Ál ody OILY BL وَمِنْهُمْ‎ Lats وَمِنْهُمْ‎ tama 


al za‏ الکبیر 


Artinya: "Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada kalangan 
yang Kami pilih di antara hamba Kami. Di antara mereka ada 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


22 Amalan Pasca Hafalan, Kiat Menjaga al-Qur'an 


yang zhalim, ada yang pertengahan, juga ada (pula) yang terdepan 
berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikian itu ialah karunia 
yang amat besar” (Qs. Fathir ayat 32) 


Di antara kiat terbaik dalam hal menjaga hafalan al-Qur'an ialah 
amalan-amalan berikut: 


1. Konsisten Muraja'ah 


Hendaknya ahli al-Qur'an konsisten dalam bermuraja'ah serta 
disiplin menjalaninya. Pengulangan satu juz per hari adalah yang 
paling ringan untuk para huffazh sehingga mampu menjaga 30 
juz setiap bulan. Bila mampu bermuraja'ah lima juz dalam sehari 
maka itu yang terbaik. Pola ini dapat dimulai di hari sabtu hingga 
berakhir di hari kamis. Adapun jum'at dikhususkan untuk berdoa. 


2. Menjaga shalat malam 


Ini adalah amalan khusus yang menjadi pertanda ahli al- 
Qur'an. Para salaf terbaik hampir tidak pernah meninggalkan 
shalat malam. Mereka begitu menikmati amalan ini bahkan 
menjadikannya sebagai amalan “penguat hafalan”. Simaklah 
tulisan imam an-Nawawi dalam at-Tibyan mengenai sifat shalat 
malamnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad- 
Dari, juga salafus shalih lainnya yang mampu mengkhatamkan 
al-Qur'an dalam tahajjud merekat. Masya Allah 


3. Memperbanyak doa 


Para ahli al-Qur'an dianjurkan memperbanyak doa khususnya 
dalam waktu mustajab, agar Allah berkenan menjaga ayat- 


4. Lihat, at-Tibyan 6 Adab Hamalatil Qur'an, an-Nawawi, hal. 37 


Amalan Pasca Hafalan, Kiat Menjaga al-Qur'an 5 


ayat suci dalam dirinya serta mampu mengamalkannya dalam 
kehidupan. Saat-saat sujud, sepertiga malam terakhir, juga 


pasca muraja'ah ialah di antara momentum terbaik dalam 
berdoa. 


4. Semangat beramal 


Ini adalah bagian terpenting yang sangat ditekankan oleh al- 
Our'an dan Sunnah, serta cara terbaik dalam menjaga hafalan. 
Bagian ini pula yang mendapat jaminan langsung dari al-Qur'an 
dan Sunnah sebagai hamba terbaik yang memiliki karunia 
terbesar. Dzälika huwal fadhlul kabir, hal itu ialah karunia yang 
amat besar. Demikian penegasan Allah di akhir ayat 32 surat 
Fathir itu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga bersabda: 


خیرم 32 clas‏ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ ١‏ رواه البخارى) 


Artinya: “Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang mempelajari 
al-Qur'an dan mengajarkannya” (HR. Al-Bukhari)? 


Berdasar petunjuk ini, para ahli al-Qur'an dapat menjaga hafalan 
dengan cara mengajarkan kembali, menjadi imam dalam shalat, 
atau mempraktekkan kandungannya dalam amalan harian. 


Demikian di antara amalan pasca hafalan sebagai kiat efektif 
dalam menjaga ayat-ayat al-Our'an yang telah dihafal. Pembaca 
dapat pula merujuk keterangan para ulama dalam hamparan 
kitab lainnya. Wallahu ‘alam bis shawäb. 


2. Shahih al-Bukhari, no. 5027. Lihat juga misalnya, Abu Daud no. 1452 dan at- 
Tirmidzi no. 2907 


30 Hori Hafal Al-Qur'an 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


55 Perusak Hafalan 


BAGIAN KELIMA: 


PERUSAK 
HAFALAN 


AGIAN ini akan mengurai pelbagai hal yang dapat 

merusak hafalan, bahkan mampu menghilangkannya. 

Para penghafal mesti mendalami bahasan ini agar 
Selalu waspada dan mampu menghindarinya. Berikut di antara 
hal dimaksud: 


1. Perbuatan Maksiat 
Ini adalah hal paling tercela bila dikerjakan oleh penghafal al- 
Qur’an. Selain berpotensi merusak dan menghilangkan hafalan, 


pelaku ini juga disebut sebagai orang zhalim yang amat merugi. 
Firman Allah dalam al-Qur'an: 


ولا رید الطَالِِينَ إلا حَسَارًا 


Artinya: “.. Tidaklah (al-Quran) menambah kepada orang-orang 


soon HA 


Perusak Hafalan == 


zalim selain aneka kerugian” (Qs. 17 ayat 82) 


Karena itu, hendaknya ahli al-Qur'an menjaga seluruh tubuhnya dari 
perbuatan maksiat, dari kepala hingga ujung kaki. Jadikanlah setiap 
ayat al-Qur'an sebagai pedoman beraktifitas. Anda yang telah hafal 
ayat tentang mata misalnya, maka jadikanlah ia pedoman dalam 
memandang. Demikian ayat tentang telinga, lisan, hingga ujung kaki. 


Termasuk perbuatan maksiat yang tercela ialah meminta tarif 
dalam mengajar atau mendakwahkan isi al-Qur'an. Hal ini 
bahkan tegas dilarang oleh al-Qur'an, sebagai berikut: 


FAR N 


Artinya: “Dan janganlah engkau memberi demi memeroleh 
(balasan) yang lebih banyak" (Qs. Al-Mudatsir: 6) 


Penjagaan terhadap maksiat juga mendapat perhatian serius 
dari imam an-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis dalam at- 
Tibyan sebagai berikut: 


= 5 P 
أن یطهر قلبه من الادناس لیصلح لقبول القرآن‎ Js 
NE EE, 
Dan hendaklah penghafal al-Qur'an menyucikan hati dari 
segala noda agar al-Qur'an dapat mudah diterima, dijaga, 
serta diambil manfaatnya.' 
2. Kurang Muraja'ah 
Hal selanjutnya yang dapat merusak atau bahkan 


menghilangkan hafalan ialah kurangnya muraja'ah, waktu 
khusus untuk mengulang hafalan. Ini dapat terjadi pada 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


器 Perusak Hafalan 


penghafal kala sibuk beraktifitas hingga tidak disiplin dalam 
mengulang hafalan. Ironisnya, adapula penghafal yang 
kehilangan hafalannya karena terlampau sibuk mengajar. 


3. Ujub dan Riya 


‘Dua penyakit ini mendapat perhatian serius dari para ulama, 
khususnya ahli al-Our'an. Sifat ujub dan riya adalah senyawa 
batil yang mampu menghanyutkan ayat-ayat suci yang telah 
terpatri di jiwa. Keduanya seringkali ditanamkan setan kala 
penghafal Quran mulai tampil di hadapan publik ataupun 
“rajin bermusabagah". Imam an-Nawawi mengingatkan para 
penghafal untuk berhati-hati dengan penyakit ini. Beliau 
menulis dalam at-Tibyan sebagai berikut: 


أن Si‏ نفسه أنه لم حصل له ما حصل بحوله وقوته وانما هو 
من فضل الله فلا ينبغى أن یعجب نفسه بشىءلم يخترعه 


Hendaknya para siswa selalu mengingatkan diri bahwa al- 
Qur'an yang telah ia raih adalah titipan Allah, bukan atas 
kehebatan dan kemampuannya (dalam meraih hal tersebut). 
Maka seorang yang dititipi tidaklah pantas merasa ujub, 
sombong atas hal yang bukan miliknya.? 


Demikian di antara perbuatan yang dinilai dapat merusak 
atau bahkan menghilangkan hafalan. Sekali lagi, para ahli al- 
Qur'an mesti terus waspada dan berusaha menghindarinya. 
Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari pelbagai keburukan 
dimaksud. Allah Musta'in. 


1. Lihat, at-Tibyan, idem 
2. - idem - 


30 Hari Hafal Al-Quran 


m pa ضر‎ 


PN: EN ١ P 
© رو‎ en Wh yd | 0 
sa ی‎ 
KC ir 
OF 
م‎ 
oJ BAGIAN KEENAM: 


© SIMULASI 


27 
= HAFALAN 


€ 
oF, TUN 
m 0 ý 
Som 
uf PA 0 2 
1 ie + JJ 
er $ “Ata 


25 Simulasi Hafalan 


BAGIAN KEENAM: 


SIMULASI 
HAFALAN 


AGIAN ini akan mengajak pembaca untuk 

mempraktekkan seluruh bahasan dalam bentuk 

simulasi hafalan. Penulis membatasi simulasi ini 
pada juz 29 dan 30 demi kemudahan seluruh kalangan. Selain 
itu, dua juz dimaksud umumnya sudah familiar di masyarakat 
dan terasa ringan dibaca dalam shalat. 


Penulis menjadikan at-Taisir sebagai mushaf acuan yang 
didisain untuk memudahkan hafalan. Berikut kami uraikan cara 
penggunaan mushaf dan simulasi dimaksud: 


Pengenalan Mushaf 


Mushaf ini diberi nama at-Taisir yang berarti amat 
memudahkan. Penamaan ini diharapkan memberi dorongan 


30 Hari Hafal Al-Quran 


Simulasi Hafalan 器 


dan sugesti kepada setiap muslim bahwa menghafal al-Qur'an 
amatlah mudah. Karena itu, setiap kali Anda berinteraksi 
dengan mushaf ini maka hadirkanlah keyakinan dan suasana 
mudah dalam menghafal. 


Mushaf at-Taisir memiliki tiga bagian penting dalam proses 
hafalan, yaitu: tulisan ayat berbahasa Arab, terjemah, dan 
kolom muraja'ah. Berikut detil penggunaan tiga bagian 
dimaksud: 


p 


Tulisan Ayat Berbahasa Arab 


Ini adalah bagian utama objek hafalan. Sebagai penunjuk 
kemudahan kami tandai setiap awal ayat dengan warna 
berbeda (merah). ini demi memudahkan pembaca dalam 
proses muraja'ah 


2. Terjemah 


Bagian ini kami hadirkan di samping ayat untuk 
memudahkan pemahaman makna, sekaligus mempercepat 
dan menguatkan hafalan. Secara teoritis, hal yang mudah 
difahami akan berdampak pula pada kemudahan hafalan 
dan kekuatan ingatan. 


3. Kolom Muraja'ah 


Ini adalah bagian khusus yang kami sajikan untuk mengulang 
dan menguatkan hafalan. Pada bagian ini kami tampilkan 
awal setiap ayat, nomor, serta posisinya dalam mushaf. 
Anda tinggal meneruskan awal ayat dimaksud baik secara 
urut ataupun acak, menyebutkan nomornya, serta posisi 
ayat dalam mushaf yang kami tandai dengan penempatan 
kolom kanan dan kiri. 


Ld 30 Hari Hofal Al-Qur'an 5 


(O 


کے 


55 Simulasi Hafalan 


Cara Menghafal 


Mulailah menghafal dengan menyesuaikan target waktu hafalan. 
Jika target Anda adalah hafalan sehari per halaman dengan 
masa waku dua tahun, maka Anda dapat menginvestasikan 
masa 2 jam dalam sehari untuk menghafal al-Qur'an dengan 
pola berikut: 


* Jadikanlah 30 menit untuk memulai hafalan, berlangsung 
sebelum subuh. Bagilah waktu dimaksud sebagai berikut: 
- 10 menit untuk menyimak bacaan dan terjemah 
- 20 menit untuk menghafal 


。 Investasikanlah waktu 60 menit untuk muraja'ah, mengulang 
hafalan. Proses ini dapat ditempuh dengan membagi waktu 
tersebut berdasar waktu shalat, sebagai berikut: 


Shalat Fardu dalam sehari berjumlah 5 waktu. 
60 menit : 5 waktu = 12 menit 


Jadi, Anda memiliki waktu untuk mengulang hafalan 12 
menit dalam setiap waktu shalat. Jika ingin terasa lebih ringan 
maka bagilah waktu tersebut menjadi dua, tepatnya sebelum 
dan setelah shalat. Hasilnya, Anda memiliki investasi waktu 
6 menit sebelum dan sesudah shalat untuk mengulang 
hafalan. Kiranya cukup digunakan dalam kesempatan shalat 
sunnah qabliyah, ba'diyah, ataupun dzikir harian. 


* Adapun 30 menit lainnya bisa Anda gunakan untuk 
praktek kolom muraja'ah. Gunakanlah investasi waktu 
ini sebelum tidur malam Anda, serta cobalah praktekkan 
bersama keluarga tercinta. Silahkan Anda rasakan sensasi 
kenyamanan dan ketentramannya. 


Sw 


— — 


Simulasi Hafalan 器 


Target Hafal dalam 30 Hari 


Jika target Anda menyempurnakan hafalan 30 juz dalam 30 hari, 
maka simulasi hafalan bisa dipraktekkan dengan pola berikut: 


1 hari = 20, 5 halaman 
29,5 hari = 604 halaman 
Total waktu = 29, 5 hari 


e Investasikanlah waktu sekitar 5 jam dalam sehari untuk 
menghafal 20.5 halaman. Bagilah jumlah waktu dan halaman 
tersebut berdasar waktu shalat, sehingga Anda memiliki 
masa satu jam dalam setiap waktu shalat untuk menghafal 
setidaknya 4 halaman. Jika ingin terasa lebih ringan maka 
bagilah waktu tersebut menjadi dua, tepatnya sebelum 
dan setelah shalat. Hasilnya, Anda memiliki investasi waktu 
30 menit sebelum dan sesudah shalat untuk menghafal 
masing-masing 2 halaman. 


* Investasikan pula waktu sekitar 30 menit sebelum tidur 
malam untuk praktek kolom muraja'ah. 


e Maksimalkanlah waktu dhuha dan tahajjud untuk mengulang 
hafalan. 


* Target hafalan 30 hari hanya bisa dicapai jika Anda 
meluangkan waktu tersebut hanya untuk menghafal al- 
Qur'an saja, sesuai dengan pola simulasi di atas. 


Demikian gambaran simulasi hafalan menggunakan metode 
at-Taisir. Selanjutnya kami perkenankan Anda untuk memulai 
praktek dimaksud. Berikut kami tampilkan juz 29 dan 30 
untuk mulai Anda hafalkan. Kami menyusunnya dalam urutan 
mushaf yang dimulai dari kanan sebagai adab dan penyesuaian. 
Semoga Allah memudahkan dan meridhai setiap ikhtiar kita. 
Allähummarhamnä bil Qur'an. 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


E 30 Hari Hafal Al-Qur'an 


4 


55 Daftar Pustaka 


Daftar Pustaka 


= AT-TAISIR 


Syarh Muslim, Dar al-Hadits, Kairo, 1426 H/ 2005 M Mutha} Hajalan‏ , ------------- و 


-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Dar 


۰ 
v 


v 


-Ma'rifah, Beirut, 1379 H 

٠ al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain, Syu'ab al-imän, Dâr al- 
. Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1410 H 

e al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, Dar Ibnu 


Katsir, al-Yamamah, Beirut, 1407 H/ 1987 M 


۰ 
= 


-Sijistani, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Dar al-Kitab al'Arabiy, 
Beirut, tth 


٠ al-Tirmidzi Sunan at-Tirmidzi, Dar ihya al-Turäts al-'Arabiy, tth 

e an-Naisabüri, Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Daru Ihya 
a-Turats al-Arabiy, tth 

٠ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, at-Tibyän fi Adab Hamalatil Qur'an, 


Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1433 H/ 2012 M 


e Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, Beirut, tth SIMULASI HAFALAN 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


| POSISI DALAM MUSHAF STANDAR _ 
KIRI KANAN 


— 


Katakanlah: "Aku berlindung 
kepada Tuhan (yang memelihara dan 
menguasai) manusia. 


Raja manusia. 


Sembahan manusia. 


Dari kejahatan (bisikan) syaitan 
biasa bersembunyi, 


|. yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia, 


dari (golongan) jin dan manusia. 


Katakanlah: "Aku berlindung 
pada Tuhan Yang Menguasai subuh, 


dari kejahatan makhluk-Nya, 


۱ dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, 


J4. dan dari kejahatan wanita-wanita 
tukang sihir yang menghembus pada 
| buhul-buhul, 


dan dari kejahatan pendengki bila 
la dengki". 


له م 


= 


Bus 


Bn وَين‎ 


Sa ios 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
KIRI 


= EN abl a 


ال —— 


1 Katakanlah "Dialah Allah, Yang 
| Maha Esa. 


2. Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala 


| peranakan, 


Op PEN 


|| dan tidak ada seorangpun yang 
setara dengan Dia". 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI 17 KANAN 


1. Binasalah kedua tangan Abu 


Lahab dan sesungguh-nya dia akan 
binasa. 


2 Tidaklah berfaedah kepadanya 
[harta bendanya dan apa yang ia 
usahakan. 


3. Kelak dia akan masuk ke dalam 
api yang bergejolak. 


IS. Yang di lehernya ada tali dari 
sabut. 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
KIRI 4 KANAN 


dan kamu lihat manusia masuk 
Allah dengan berbondong- 
ondong, 


maka bertasbihlah dengan 
Tuhanmu dan mohonlah 

pun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia 
dalah Maha Penerima taubat. 


SA 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
ا‎ _ KRL | KANAN 


ES 


Katakanlah: "Hai orang-orang 


5 On 


Aku tidak akan menyembah apa ghee has FE 
yang kamu sembah. تعند‎ la AS | N 


4 
— F 


KAN 


> 


3 Dan kamu bukan penyembah Fa 
Tuhan yang aku sembah. © LE 


| Ia. Dan aku tidak pernah menjadi 
| penyembah apa yang kamu sembah, © نم‎ Soe 


1 . dan kamu tidak pernah (pula) na 
menjadi penyembah Tuhan yang aku @ عد‎ 


je Untukmu agamamu, dan 
| J} untukkulah, agamaku". 


KIRI > # KANAN | 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
KIRI KANAN 


Sesungguhnya Kami telah Ba 
| memberikan kepadamu nikmat yang 
banyak. 


“Maka dirikaniah shalat karena 
luhanmu, dan berkorbanlah. 


Sesui hnya orang-orang yang 
membenci kamu dialah yang terputus, 


Tahukah kamu (orang) yang 4 1 
endustakan agama? 9 al et ai sus)! 


Itulah orang yang menghardik 


k yatim, Oe ee J age cal as 


dan tidak menganjurkan memberi 


kan orang miskin. © er طعام‎ Je ar ولا‎ 


Maka kecelakaanlah bagi orang- au وو‎ 


rang yang shalat, & Eee Kr i 


(yaitu) orang-orang yang lalai dari 


orang-orang yang berbuat riya, PEN, 3> 
O هم یرون‎ Seal 
dan enggan (menolong dengan) 


rang berguna, 2 Se كنوك ألما‎ 4 3253 


Karena kebiasaan orang-orang 
luraisy, 


(yaitu) kebiasaan mereka 
epergian pada musim dingin dan 
Musim panas. 


» Maka hendaklah mereka 
nyembah Tuhan Pemilik rumah ini 


la mereka untuk menghilangkan 


par dan mengamankan mereka dari 
takutan, 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KANAN 


Apakah kamu tidak 
perhatikan bagaimana Tuhanmu 


telah bertindak terhadap tentara 
bergajah? 


. dan Dia mengirimkan kapada 
ereka burung yang berbondong- 
jondong, 


yang melempari mereka | dengan 


batu (berasal) dari tanah yang terbakar, 


lalu Dia menjadikan mereka 
'perti daun-daun yang dimakan (ulat). 


POSISI DALAM = STANDAR 


KIRI 


Kecelakaanlah bagi 
Pengumpat lagi pencela, 


yang mengumpulkan harta dan 
Menghitung-hitung, 


۲ dia mengira bahwa hartanya itu 
pat mengkekalkannya, 


sekali-kali tidak! Sesungguhnya 
dia benar-benar akan dilemparkan ke 
lam Huthamah. 


Dan tahukah kamu apa Huthamah 


(yaitu) api (yang disediakan) Allah 
g dinyalakan, 


[. yang (membakar) sampai ke hati. 


Sesungguhnya api itu ditutup 
Ipat atas mereka, 


(sedang mereka itu) diikat pada 
g-tiang yang panjang. 


Sz 


$ 


+ 


SEQ 
LIS 


SOx 
RES 


دی 


+y 


A 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI 


| 
4 


KANAN, à 


A 


Sesungguhnya manusia itu benar- 


benar dalam kerugian, 


kecuali orang-orang yang beriman 
mengerjakan ama! saleh dan 
asehat menasehati supaya mentaati 


TD 人 
9 jl, bats hb bang 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI | KANAN 


Bermegah-megahan 


|| Amelataikan kamu, 


sampai kamu masuk ke dalam 
ibur. 


Janganlah begitu, kelak kamu 
kan mengetahui (akibat perbuatanmu 
tu), 


dan janganlah begitu, kelak kamu 
tan mengetahui. 


Janganlah begitu, jika kamu 
getahui dengan pengetahuan yang 


niscaya kamu benar-benar akan 
at neraka Jahiim, 


dan sesungguhnya kamu benar- 
r akan melihatnya dengan 'ainul 


shot Ta 


حى ززنم mali‏ © 


گلا سف تغلئون © 


© cael ple Stes 9 كلا‎ | 


Oo AS 


kemudian kamu pasti akan 
te pada hari itu tentang 


a a a SAR we 
@ اليم‎ oF وميا‎ GS 


SI a 


Dau ما‎ 
DU; 


| سس‎ 
CEAS 
& 24 


Kana 
SA فک‎ 
0 


Hari Kiamat, 


apakah hari Kiamat Itu? 


Tahukah kamu apakah hari Kiamat 


4 Pada hari itu manusia adalah seperti 
jai-anai_ yang bertebaran, 


dan gunung-gunung adalah seperti 一 


Dan adapun orang-orang yang berat 
Embangan (kebalkanı)nya, 


maka dia berada dalam kehidupan 
memuaskan. 


/ Dan adapun orang-orang yang ringan 
imbangan (kebaikan)nya, 


yang dihambur-hamburkan. © 


wot gl Jette 


| maka tempat kembalinya adalah 
neraka Hawiyah. 


| Tahukah kamu apakah neraka 
a h itu? 


@ saya el N من‎ HE 


© Hol dhe فى‎ si 


Sol a33 


(Yaitu) api yang sangat panas. 


otw 


3 xy 


2 SE 


nn | 


NOTE 
<>) 


OE ae ee AN 


OLD OL OLD 


Kara 


EN ND 
SOES A 181 Alario DAN 
— 9 


se 


Osa alia ad. 


کش 


7 


KANAN | 


-4 


Demi kuda perang yang berlari 


tencang dengan terengah-engah, 


dan kuda yang mencetuskan api 
an pukulan {kuku kakinya), 


dan kuda yang menyerang 


dengan tiba-tiba di waktu pagi, 


ool SAN abl بشم‎ 
© والعدیت‎ 
Omi 
O opal 

| © يه-‎ orf 

@ 
ESE 


uh 


ada ن‎ 


maka ia menerbangkan debu, 


dan menyerbu ke tengah-tengah 


pulan musuh, 


sesungguhnya manusia itu sangat 
Ir, tidak berterima kasih kepada 


nnya, 


dan sesungguhnya manusia itu 
aksikan (sendiri) keingkarannya, 


dan sesungguhnya dia sangat bakhil 
cintanya kepada harta. 


DWA بو‎ Gh 
© تلود‎ gp ss إن‎ 


EREN 
© كريد‎ ics Sl s 


Maka apakah dia tidak mengetahui 


bila dibangkitkan apa yang ada di dalam © 
ur 


all فى‎ u Re يَعْلَمْ ذا‎ Wie 


dan dilahirkan apa yang ada di dalam 


© ما ی لصذور‎ jars 


PET 


it 


sesungguhnya Tuhan mereka pada 
'u Maha Mengetahui keadaan mereka. 


| tis Wie 


Nas 
mr 


m an LI D 


KOM 


POSISI DALAM UIE STANDAR 
KIRI 


Apabila bumi digoncangkan 
dengan goncangan (yang dahsyat), 


dan bumi telah mengeluarkan TEE ی‎ 
!ban-beban berat (yang dikandung) nel SS oer 
= حجن‎ Er 


= My RI di = 
O5; 6 —," on des تال‎ 


pada hari itu bumi menceritakan 7 


en owl 


karena sesungguhnya Tuhanmu 
Blah memerintahkan (yang 
demikian itu) kepadanya. 


Pada hari itu usia ke d 5 
burr TE و‎ 0 bad Besi 


supaya diperlihatkan k 
2 6 


erel ka (balasan) pekerjaan E 


Barangsiapa yang mengerjakan 
baikan seberat dzarrahpun, niscaya 
akan melihat (balasan)nya. 


barangsiapa yang 


kejahatan sebesar © يرود د‎ alc) در‎ ja, Er 


0 rrahpun, nea dia akan melihat 


MUROJAAH | 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


> KANAN 


RE 


) 

an 
%) 
Ne 


|; 6 Sesungguhnya orang-orang yang 


kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang 
yang musyrik (akan masuk) ke neraka 
Jahannam; mereka kekal di dalamnya. 
Mereka itu adalah seburuk-buruk 
makhluk. 


7. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh, mereka itu adalah sebaik-baik 
makhluk. 


one ba 
es 
©: ag Pa sa 


B. Balasan mereka di sisi Tuhan 
mereka ialah surga 'Adn yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai: mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya, 
Allah ridha terhadap mereka dan 
merekapun ridha kepada-Nya. Yang 
demikian itu adalah (balasan) bagi 
orang yang takut kepada Tuhannya. 


Fo 二 0322 


ang 
© رب‎ gh AN ma 


Î. Orang-orang kafir yakni ahli 
Kitab dan orang-orang musyrik 
(mengatakan bahwa mereka) tidak 
akan meninggalkan (agamanya) 
sebelum datang kepada mereka bukti 
yang nyata, 


. (yaitu) seorang Rasul dari Allah 
(Muhammad) yang membacakan 
baran-lembaran yang disucikan (Al 


3 di dalamnya terdapat (isi) Kitab- 
kitab yang lurus. 


‘Dan tidaklah berpecah belah 
ng-orang yang didatangkan Al Kitab 


5. Padahal mereka tidak disuruh 


=} 


Oia 


Oi esis 


kecuali supaya menyembah Allah A) or a 


dengan memurnikan ketaatan kepada- 
Nya dalam (menjalankan) agama yang 
Jurus, dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat: dan yang 


= 


1) 


Z 


5 


KEK 


5 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI | KANAN 


pe AN شمه‎ 
Dad EUREN: 


Sesungguhnya Kami telah 
urunkannya (Al Quran) pada 
alam kemuliaan. 


Dan tahukah kamu apakah 
malam kemuliaan itu? 


ON AS 


KAN 


| Malam kemuliaan itu lebih baik 
fi seribu bulan. 


Pada malam itu turun malaikat- 

laikat dan malaikat Jibril dengan 

Tuhannya untuk mengatur segala 
urusan. 


Malam itu (penuh) kesejahteraan 


lampai terbit fajar. 
| = 


© ul 


یله آلقدر Gaga‏ 


8 


| 
| 


4 
Des 
NG 
| 
¢ 
0 


12 atsu dia menyuruh bertakwa 


(kepada Allah]? 


13. Bagaimana pendapatmu jika 
Orang yang melarang itu mendustakan 
|| dan berpaling? 


14. Tidaklah dia mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah melihat ee 
| perbuatannya? 0 


15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak 
berhenti (berbuat demikian) niscaya 
Kami tarik ubun-ubunnya, 


Î 16. (yaitu) ubun-ubun orang yang 
mendustakan lagi durhaka. 


17. Maka biarlah dia memanggil 
mi (untuk menolongnya), 


18. kelak Kami akan memanggil 
malaikat Zabaniyah, 


19. sekali-kali jangan, janganlah kamu 
patuh kepadanya, dan sujudlah dan 
dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). 


Bacalah dengan (menyebut) 
ima Tuhanmu Yang menciptakan, 


Dia telah menciptakan manusia 
WI segumpal darah. 


Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
ha Pemurah, 


“Yang mengajar (manusia) dengan 
و‎ kalam, 


Dia mengajar kepada manusia 
yang tidak diketahuinya. 


Ketahuilah! Sesungguhnya 
Musia benar-benar melampaui 


الا عة وَأَسْجْدْ وآقتربه ‏ 


karena dia melihat dirinya serba 
۳. 


Sesungguhnya hanya kepada 


Wanmulah kembalifrnu). 


= Bagaimana pendapatmu tentang 
yang melarang, 


seorang hamba ketika 
angerjakan shalat, 


bagaimana pendapatmu jika 
ng yang melarang itu berada di atas 
benaran, 


ت إن = & sa‏ © 


SB 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI 


1 KANAN 


a 


errs 


Demi (buah) Tin dan (buah) 
Zaitun, 


ees 


5 23 
ois 


لَقَدَ © 
= 3 435 © 


Sg NM 
Bu 


dan demi bukit Sinai, 


dan demi kota (Mekah) ini yang 
Iman, 


sesungguhnya Kami telah 


Menciptakan manusia dalam bentuk (5) magis gas 3 gafi 


sebaik-baiknya. 
Kemudian Kami kembalikan dia 
tempat yang serendah-rendahnya 
raka), 


kecuali orang-orang yang 


beriman dan mengerjakan amal saleh; 


ka bagi mereka pahala yang tiada 
tus-putusnya. وق مور‎ 
9 عير مملور‎ 
Maka apakah yang menyebabkan 
men-dustakan (hari) pem- 
lasan sesudah (adanya kete-rangan- 
terangan) itu? 


Bukankah Allah Hakim yang 


padil-adilnya? 9 ا‎ hs al 


11 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI | KANAN : 


1. Bukankah Kami telah 
melapangkan untukmu dadamu?, 


dan Kami telah menghilangkan 0 
| daripadamu betamu عَدكَ وژرة © ل‎ aa || 


yang memberatkan punggungmu? 


Dan Kami tinggikan bagimu 


butan (nama)mu, © کر‎ 3 si u; 4 


j. Karena sesungguhnya sesudah PA 2 - 
litan itu ada kemudahan, ©) PA pall & فان‎ 1 

= [Sy 
N Fast 
rah 
|. sesungguhnya sesudah kesulitan = se gS 
tu ada kemudahan. Sl Al la 3 | 


f. Maka apabila kamu telah selesai oe: OPR 
Hari sesuatu urusan), kerjakanlah © فانصت‎ Ep SBN 
engan sungguh-sungguh (urusan) 5 3 

lain, 


dan hanya es Tuhanmulah sats 3 
jandaknya kamu berharap. ©) قارغب‎ db; 


[SSR KANAN 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


[es Ree KANAN 


بشم JEN al‏ اج 


| jE Demi waktu metahari 

| Sepenggalahan naik, 

| 一 

| dan demi malam apabila telah 
(gelap), 


Tuhanmu tiada me-ninggalkan 
kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. 


Dan sesungguhnya hari kemudian FE 7 
. Û lebih baik bagimu daripada yang © من الأول‎ MBS a 


rang (permulaan), 


| Dan kelak Tuhanmu (pati یب‎ EHE 
mberikan karunia-Nya kepadamu, 6) CEE Or Abs وَلسَوّف‎ 


lu (hati) kamu menjadi puas. تیه‎ 


Bukankah Dia men-dapatimu ۲ er 3 5 pi 
bagai seorang yatim, lalu Dia 6 فار‎ sen iz ألم‎ 
2 2 


lindungi-mu? 


l Dan Dia mendapatimu sebagai 
orang yang bingung, lalu Dia 
mberikan petunjuk. 


Dan Di dapati i 行 过 
KE © gib Ye an, 


jernberikan kecukupan. 


NES ف‎ 2 


EN 
SRK 


;3355 ضالا فهدی 6 


“> 


Sebab itu, terhadap anak yatim Te 
ganlah kamu berlaku sewenang- 


Dan terhadap orang yang 2 tt 


KEKE 


p 2 
jinta-minta, janganlah kamu 5 واما السا‎ IS 
henghardiknya. © - | 


Dan terhadap nikmat Tuhanmu, 
ka hendaklah kamu siarkan. 


ES 


| @si 
| ORS 


‚lee 


Eurena ا‎ Kamilah 
Ei oo MUROJAAH hemberi petunjuk, 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


zi 


WEE 225556 


| Tidak ada yang masuk ke 
Hamnya kecuali orang yang paling 


yang mendustakan (kebenaran) 
berpaling (dari iman). 


Dan kelak akan dijauhkan orang 
paling takwa dari neraka itu, 


yang menafkahkan hartanya (di 
in Allah) untuk membersihkannya, 


Dan kelak dia benar-benar 
di kepuasan. a 


1. Demi malam apabila menutupi 
(cahaya siang), 


dansiangapabilaterang benderang, 


3. danpenciptaan lakHakidan perempuan, 


Aa _ 
BEN Sal وتا خلق‎ 
4. ` sesungguhnya usaha kamu memang 


berbeda-beda. © Bij 22 AR 


| | 5. Adapun orang yang memberikan 


p 7-۳ c: 
(hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, © pir اعطی‎ ¿g 


6. dan membenarkan adanya pahala 


= wg 
١ yang terbaik (surga), © ee وصدق‎ | 


7. maka Kami kelak akan 


menyiapkan baginya jalan yang mudah. © (Speak 3o pah 
- دد‎ pe | 


وم س وو 


8. Dan adapun orang-orang yang 
bakhil dan merasa dirinya cukup, 


9. serta mendustakan pahala 
terbaik, 


10. maka kelak Kami akan 
menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. 


11. Dan hartanya tidak bermanfaat a TUNG 
baginya apabila ia telah binasa. O عَنَهُ مالفر ادا تردی‎ 


AN e 1 <= 
= ketika bangkit orang yang paling 
MUROJAAH elaka di antara mereka, 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR _ ee a es 


betina Allah dan minumannya".‏ ووو سوت 


5 2 م م‎ 
= A 5 it 2 一 一 
لرجیم‎ | Ge 7 | لله‎ 2 Lalu mereka mendustakannya eee: 
—— a menyembelih unta itu, maka فدمدم‎ 
han mereka membinasakan mereka 
disebabkan dosa mereka, lalu Allah 
enyama-ratakan mereka (dengan 
Inah), 


nn SSS 
dan Allah tidak takut terhadap 
akibat tindakan-Nya itu, 


LOL‏ و و 


1 Demi matahari dan cahayanya di 
pagi hari, 


| مس سس سس سیب 


لشمس 
dan bulan apabila mengiringinya, ۵ 5 ۱ $ | ۳‏ .2 
سره ل ١ “a‏ 


3. dansiang apabila menampakkannya, 


` dan malam apabila menutupinya, 


| 
| 一 -一 一 -一 
5. dan langit serta pembinaannya, 
4 6. danbumisertapenghamparannya, 
0 


EEE 


RD 


۳ 


| 7. danjiwaserta penyempurnaannya 


(ciptaannya), 


© جلها‎ le 


CASA 


لي رتا طحلها @ 


OUE u "«نفس‎ 


8. maka Allah mengilhamkan kepada 
jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 


sesungguhnya beruntunglah orang 
yang mensucikan jiwa itu, 


-一 一 一 一 一 
10. dan sesungguhnya merugilah 
orang yang ۱ 


11. (Kaum) Tsamud telah mendustakan 
(rasulnya) karena mereka melampaui 
batas, 


F 
PE تفه‎ 
Ken 


OWS من‎ gii | 


Olesen, تنود‎ es 


x 


SS مب وب‎ AN, 


onto sia: 


15. (hepa) Sak yatim yang ada 
POSISI DALAM MUSHAF STANDAR bungan kerabat, 


KANAN 


۱17 Dan dia (tidak pula) termasuk 
g-orang yang beriman dafi saling 


b rpesan untuk bersabar dan saling عَامَنُوا‎ ells uF SK a | 
berpesan untuk berkasih sayang. Omi ores SAI 
als; pall 

Mereka (orang-orang yang 


riman ‘a a leach itu) Sa es hay | AS 


longan _ 


RA 


Dan orang-orang yang kafir 


RAAE 


kepad Kami, mereka it a aa Ed Tk 
es menata kam, marka ta able صفروا‎ pill; 


Mereka berada dalam neraka 


ditutup rapat. OE Soha nite E 


D ABA) 


OST‏ ی 
(KS NAS,‏ 


1 Aku benar-benar bersumpah 
dengan kota ini (Mekah), 


dan kamu (Muhammad) 
bertempat di kota Mekah ini, 


dan demi bapak dan anaknya. 


Kami telah 
menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. 
| 5. Apakah manusia itu menyangka 

|! bahwa sekali-kali tiada seorangpun 
| yang berkuasa atasnya? 
6, Dan mengatakan: "Aku telah 
menghabiskan harta yang banyak". 


۷ Apakah dia menyangka bahwa 
tiada seorangpun yang melihatnya? 


Bukankah Kamitelah memberikan 
padanya dua buah mata, 


lidah dan dua buah bibir. 


10, Dan Kami telah menunjukkan 
kepadanya dua jalan, 


11. Tetapi dia tiada menempuh jalan 
yang mendaki lagi sukar. 


12. Tahukah kamu apakah jalan yang 
mendaki lagi sukar itu? 


وم 


see 


13. (yaitu) melepaskan budak dari 
| perbudakan, 


5 MUROJAAH 8 a 1 = 


ee we‏ ت 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI KANAN 


ما دا © | 


mengatakan: “Alangkah 
baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan 
[amal saleh) untuk hidupku ini". 


karena itu Tuhanmu menimpakan 


hari itu tiada 
| seorangpun yang menyiksa seperti 
| siksa-Nya. 


seperti ikatan-Nya. 


28. Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi diridhai- 
Nya. 
| 


29. Maka masuklah ke dalam jamaah 
| hamba-hamba-Ku, 


Oks those tol 


30, masuklah ke dalam surga-Ku. 


apabila 
lalu dia 
diberi-Nya 


BL, us فسن | ما‎ 


y Adapun bila Tuhannya mengujinya 


membatasi rezekinya maka dia 
ta: "Tuhanku menghinakanku". 


18 
a رر‎ 


Sekaii-kali tidak (demikian), 
arnya kamu tidak memuliakan 
yatim, 


kamu tidak saling mengajak 
ri Makan orang miskin, 


dan kamu memakan harta pusaka 
n cara mencampur baurkan 


ng halai dan yang bathil), 


Dasa, wre 
Gja ارات‎ a 


Jangan (berbuat demikian). 


bila bumi digoncangkan berturut- 


datanglah Tuhanmu; sedang 
berbaris-baris. 


Dan pada hari itu diperlihatkan 
Jahannam; dan pada hari itu 


tlah manusia, akan tetapi tidak 


ASS 


Demi fajar, 


2. dan malam yang sepuluh, 


3. dan yang genap dan yang ganjil, 
4. dan malam bila berlalu. 


5. Pada yang demikian itu terdapat 
sumpah (yang dapat diterima) oleh 
orang-orang yang berakal. 

Apakah kamu tidak 
memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
berbuat terhadap kaum "Aad? 
7. (yaitu) penduduk Iram yang 
mempunyai bangunan-bangunan yang 
| tinggi, 


z 


8. yang belum pernah dibangun 
(suatu kota) seperti itu, di negeri- 
negeri lain, 


9. dan kaum Tsamud yang 
memotong batu-batu besar di lembah, 


10. dan kaum Finaun yang 
mempunyai pasak-pasak (tentara yang 
banyak), 


11. yang berbuat sewenang-wenang 
dalam negeri, 


12. lalu mereka berbuat banyak 
kerusakan dalam negeri itu, 


3. Di dalamnya ada takhta-takhta ET Aa 
yang ditinggi-kan, Da فیها سرر مر‎ 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR ee. Cee 


| هه | 2ت امك مهكد‎ ETT 


susun, 000 مصفوفة‎ 3,155 


2- $ 


۱ dan permadani-permadani yang @ 


7 
terhampar. 43 ak 


وزرا مبثو 
a‏ کیک as QA‏ مه دس مس ۳ 
icip n, a Me‏ 


Dan gunung-gunung bagaimana 
ditegakkan? 


bumi bagaimana ia 
ihamparkan? 


Maka berilah peringatan, karena N eos _ Are „or 
ingguhnya kamu | lah orang 85% Sal قد د إِنْمَا‎ 
memberi peri 3 


| | (in Kamu bukanlah orang yang e SNN 
) 一 asa atas mereka, @ peas علیهم‎ I) 
s 


2 = 

mH orang yang berpaling dan u ت‎ ae 2% 
74. maka Allah akan mengazabnya 
dengan azab yang besar. 


| kemudian sesungguhnya 
| | kewaji Kami-lah  menghisab 


SNN بشم‎ 


| >. Sudah datangkah kepadamu 
| berita (tentang) hari pembalasan? 


# Banyak muka pada hari itu 
tunduk terhina, 


8 bekerja keras lagi kepayahan, 


4. memasuki api yang sangat panas 


(neraka), 3 
rH . diberi minum (dengan air) dari il S 
۱ sumber. yang sangat panas. © ale Ke من‎ & = 
f 5. Mereka tiada memperoleh 
| 
| makanan selain dari pohon yang ضر‎ ۳ lab م‎ 
4 | berduri, 27 uF sam 


| 7. yang tidak meng-gemukkan dan 
tidak pula menghilangkan lapar. 
1 
18. Banyak muka pada hari itu 
| berseri-seri, 


merasa senang karena usahanya, 


人 一- 
10. dalam surga yang tinggi, 


I tidak kamu dengar di dalamnya 
perkataan yang tidak berguna, 


©% == 


MUROJAAH F 


POSISI DALAM MUSHAF 


STANDAR | 
KIRI تسا‎ RRA | 


OSI 
DEMI 


112, (Yaitu) orang yang akan memasuki 
api yang besar (neraka). 


الذى EA jai‏ © 
م لا يمو فیھا ولا يق © 


13. Kemudian dia tidak akan mati di 
dalamnya dan tidak (pula) hidup. 


14. Sesungguhnya ber-untunglah 
orang yang membersihkan diri (dengan 
beriman), 


15, dan dia ingat nama Tuhannya, 
lalu dia sembahyang. 


EINER 


16. Tetapi kamu (orang-orang kafir) 
memilih kehidupan duniawi. 


| 17. Sedang kehidupan akhirat adalah 
lebih baik dan lebih kekal. 

2 18, Sesungguhnya a benar-benar 
terdapat dalam kitab-kitab yang 
dahulu, 


19. (yaitu} Kitab-kitab Ibrahim dan 
Musa 


Tr 


Ona 


Da 


ند قلعم تق © 


Sg 


"in: FIA 
STR ان ها نی‎ 


Sucikaniah nama Tuhanmu Yang TPA سس‎ ao? ae 
Maha Tingi, © EV اسم رَبك‎ | 


yang menciptakan, 1 dan 
empurnakan (penciptaan-Nya), 


dan yang menentukan kadar 
ing-masing) dan memberi 
petunjuk, 


dan yang menumbuhkan rumput- 
imputan, 


lalu dijadikan-Nya rumput- 
fumput itu kering kehitam-hitaman, 


Kami akan membacakan (Al 
juran) kepadamu (Muhammad) maka 

u tidak akan lupa, 

kecuali kalau Allah menghendaki. 
۸ hnya Dia mengetahui yang 
Perang dan yang tersembunyi. 


i} dan Kami akan memberi kamu 
| ke jalan yang mudah, 


-一 一 -一 


oleh sebab itu berikanlah 
Peringatan karena peringatan itu 
Bermanfaat, = 
orang yang takut (kepada Allah) 
mendapat pelajaran, 


| 
کزان eas‏ الا کری O‏ 


IM. dan orang-orang yang celaka 
ل‎ akan menjauhinya. 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
KIRI KANAN 


| a 
۵ AN 


ما در © أ 
lope‏ 
ان کل © 
Ons‏ 


2. dan bumi yang mempunyai 


umbuh-tumbuhan, @ giá ot si, | 


13. sesungguhnya Al Quran itu benar- 


Hoe 2 
benar firman yang memisahkan antara ®© فصل‎ daa (نهو‎ 
tangan dan yama CG Demi langit dan yang datang 


malam hari, 


na =‏ کک م‘ 
dan sekali-kali bukanlah dia N Jo o-‏ .14 
وَمَاهُوَ senda «gifi, Sy‏ 

1 3 = tahukah kamu apakah yang 


| 83 | Matang pada malam hari itu? 
-4|15. Sesungguhnya orang Kafir itu ra P — ده‎ 
merencanakan سح‎ yang jahat & ILS یحیدود‎ | 


| dengan 5 ۲ eal bintang yang cahayanya 


6. Dan Akupun membuat rencana ۳ 5 E 3 - 
| (pula) dengan sebenar-benarnya. “ ڪي‎ tidak ada suatu jiwapun (diri) 4 23 


Melainkan ada penjaganya, © Es le £ إن کل تقس لما‎ 
17, Karena itu beri tangguhlah orang- 


od = KY Maka hendaklah manusia‏ و رو 
orang kafir itu yaitu beri tangguhtah (Î) 15353 SER REN pas | Ja erhatikan dari apakah dia‏ 
a‏ 0 رت 


mereka itu barang sebentar. 


Sesungguhnya Allah benar-benar 
sa untuk mengembalikannya 
p sesudah mati). 


maka sekali-kali tidak ada bagi 
usia itu suatu kekuatanpun dan 
k (pula) seorang penolong. 


amr A es Cc KANAN 


=: MUROJAAH ° am 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 
KANAN 


Allah mengepung 
mereka dari belakang mereka. 


21. Bahkan yang didustakan mereka 


itu ialah Al Quran yang mulia, 


22. yang (tersimpan) dalam Lauh 
Mahfuzh. 


Sesungguhnya orang-orang 
ng mendatangkan cobaan kepada 
ang-orang yang mukmin laki-laki 

perempuan kemudian mereka 

tidak bertaubat, maka bagi mereka 
azab Jahannam dan bagi mereka azab 
| Mlneraka) yang membakar. 


|. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal-amal 
g saleh bagi mereka surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai: 


| Itulah keberuntungan yang besar. 


Sesungguhnya azab Tuhanmu 
ar-benar keras. 


Sesungguhnya Dia-lah Yang 
menciptakan (makhluk) dari permulaan 
n menghidupkannya (kembali). 


Dialah Yang Maha Pengampun 
ji Maha Pengasih, 


j. yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha 
Mulia, 


Maha Kuasa berbuat apa yang 
likehendaki-Nya. 


Sudahkah datang kepadamu 
erita kaum-kaum penentang, 


(yaitu kaum) Firaun dan (kaum) 
Tsamud? 


a 


- 
> 下- 一 和 -一 


جهن ولهم 


َم يوبا قا 5 blé‏ 


beg 7‏ = ممه 
ee $‏ 


els 


سم 


سس 
Demi langit yang mempunyai‏ 1( 
i gugusan bintang,‏ 


dan hari yang dijanji-kan, 


3. dan yang menyaksikan dan yang 
disaksikan. — 


4. Binasa dan terlaknatlah orang- 
orang yang membuat parit, 


|5. yang berapi (dinyalakan dengan) 
kayu bakar, 


6. ketika mereka duduk di 
sekitarnya, 


7. sedang mereka menyaksikan apa 
yang mereka perbuat terhadap orang- 
orang yang beriman. 


8. Dan mereka tidak menyiksa 
orang-orang mukmin itu melainkan 
karena, orang-orang mukmin itu 
| beriman kepada Allah Yang Maha 
| Perkasa lagi Maha Terpuji, 


9. Yang mempunyai ke-rajaan 
langit dan bumi; dan Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu, 


Desi AN 
SPA 


| وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ © 


| 
© aa CS 15 2i فتل‎ 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI 


Sesungguhnya dia dahulu 
dunia) bergembira di kalangan 


Sesungguhnya dia menyangka 
bahwa dia sekali-kali tidak akan 
kembali (kepada Tuhannya). 

. (Bukan demikian), yang benar, 
sesungguhnya Tuhannya selalu 


jelihatnya, 
16. Maka sesungguhnya Aku 
mpah dengan cahaya merah di 
ktu senja, 
dan dengan malam dan apa yang 
fiselubungi-nya, 


رز رما 55 9 


18. dan dengan bulan apabila jadi 
purnama, 


9. sesungguhnya kamu melalui 
ingkat demi tingkat (dalam 
ehidupan), 

Mengapa mereka tidak mau 
beriman? 


dan apabila Al Quran dibacakan 
pada mereka, mereka tidak bersujud, 


. bahkan orang-orang kafir itu 
endustakan(nya). 


Oath ah 
Or UB SA J 2 
Å 

coal 

راذا ade tes‏ لزان لا 
Dada‏ 


GREAT FR اي لین‎ 


Padahal Allah mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan (dalam hati mereka). 


Maka beri kabar gembiralah 
mereka dengan azab yang pedih, 


dalah |‏ بت ُوطون © 
| 2 


5. tetapi orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh, bagi mereka pahala 
ang tidak putus-putusnya. 


Boe es ا‎ 
© gs Ke اجر‎ 


1. Apabila langit terbelah, 


; dan patuh kepada Tuhannya, dan 
sudah semestinya langit itu patuh, 


3. danapabila bumi diratakan, 


4. dan dilemparkan apa yang ada di 
dalamnya dan menjadi kosong, 


5. dan patuh kepada Tuhannya, 
dan sudah semestinya bumi itu 
patuh, (pada waktu itu manusia akan 
mengetahui akibat perbuatannya). 


6. Hai manusia, sesungguhnya 
kamu telah bekerja dengan sungguh- BS} u es BSI as 
sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti 


kamu akan menemui-Nya. @ “ist om 


7. Adapun orang yang diberikan 7 5 505 
kitabnya dari sebelah kanannya, Ga 9 ُو بي‎ BES TE GG 


8. maka dia akan diperiksa dengan De AEA ¥ 
pemeriksaan yang mudah, lay aus Gus ete er 


9. dan dia akan kembali kepada 
kaumnya (yang sama-sama beriman) 
dengan gembira. 


10. Adapun orang-orang yang 


| diberikan kitabnya dari belakang, f) =e rab 


11. make dia akan berteriak: 
"Celakalah aku". 


12. Dan dia akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka). 


IKB 

kaa ver حبك‎ 9 7 = 
N | © رايك‎ Yi JE ___ POSISI DALAM USHA STANDAR 
al - مس‎ | ۱ KANAN 


ee 


ومراجه: ۱۱۱8 


IRE 


وَإِذَا مروا بهم © 
OREP‏ 


Os ول‎ 


© ما ایلوا‎ 
| © gal gdb 


aitu) mata air yang minum 
lanya orang-orang yang 
| lekatkan kepada Allah. 


| | 29. Sesungguhnya 


orang-orang 
yang berdosa, adalah mereka yang 
menertawakan orang-orang yang 
beriman. 


30. Dan apabila orang-orang yang 

beriman lalu dihadapan mereka, mere 

saling mengedip-ngedipkan matar 
nor 


| | 31. Dan apabila orang-orang yang 


berdosa itu kembali kepada kaumnya, 
mereka kembali dengan gembira. 


32. Danapabilamerekamelihatorang- 
‘orang mukmin, mereka mengatakan: 
'gguhnya mereka | nar-benar 


33. padahal orang-orang yang 
berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga 
bagi orang-orang mukmin. 


34. Maka pada hari |, orang-orang 
yang beriman menertawakan orang- 
orang kafir, 


= 


35. mereka (duduk) di atas dipan- 
dipan sambil memandang. 


36. Sesungguhnya orang-orang kafir 
telah diberi ganjaran terhadap apa 
yang dahulu mereka kerjakan. 


AN;‏ بهم یتقَامَژون 


2 GE 


حَلفِظِينَ 


© IE الأرابكِ‎ E 


© anak BE UST og هل‎ 


itu? 


Tahukah kamu apakah 'llliyyin 


(Yaitu) kitab yang bertulis, 


orang yang 


bakti itu ben enar berada dalam . 


atan besar (surga), 


mereka (duduk) di atas dipan- 


dipan sambil memandang. 


. Kamu dapat mengetahui dari 


mereka kesenangan mereka 
penuh kenikmatan. 


Mereka diberi minum dari 


khamar murni yang dilak (tempatnya), 


knya adalah kesturi; dan untuk 
demikian itu hendaknya orang 


erlomba-lomba. 


3 


2 


وَمَآأْدْرَنكَ ما óe‏ © 


Dan campuran khamar murni itu 


dalah dari tasnim, 


. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan, 


11. (yaitu) orang-orang yang 
| | mendustakan hari pembalasan. 


12. Dan tidak ada yang mendustakan 
hari pembalasan itu melainkan setiap 
orang yang melampaul batas lagi 


| | berdosa, 


13. yang apabila dibacakan 
kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: 
"Itu adalah dongengan orang-orang 
yang. dahulu” 


14. Sekali-kali tidak (demikian), 
sebenarnya apa yang selalu mereka 
| usahakan itu menutupi hati mereka. 


15, Sekali-kali tidak, sesungguhnya 
mereka pada hari itu benar-benar 
tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. 


16. Kemudian, sesungguhnya mereka 
benar-benar masuk neraka. 


17. Kemudian, dikatakan (kepada 
mereka): "Inilah azab yang dahulu 
selalu kamu dustakan". 


es RN تاا دی‎ Jis od 
Sin 


1. Kecelakaan besarlah bagi orang- 
orang yang curang 


. (yaitu) orang-orang yang apabila 
nerima takaran dari orang lain 


dan apabila mereka menakar 
atau menimbang untuk orang lain, 


. Tidaklah orang-orang itu 


ingka, bahwa 
akan dibangkitkan, 


2۸ دم‎ Be 


Obat 8333 Ar 


Moga و‎ 


IS. pada suatu hari yang besar, 


5. (yaitu) hari (ketika) manusia 
berdiri menghadap Tuhan semesta 
am? 


7. Sekali-kali jangan curang, karena 


| sesungguhnya kitab orang yang 


durhaka tersimpan dalam sijin. 


Tahukah kamu apakah sijjin itu? 


| ai) EMAN بشم‎ 
ON 


1۳ mereka mengetahui apa yang 
|e kerjakan. 


13. Sesungguhnya orang-orang yang 
banyak berbakti benar-benar berada 
| dalam surga yang penuh kenikmatan, 


14. dan sesungguhnya orang-orang 
yang durhaka benar-benar berada 
dalam neraka, 
15. Mereka masuk ke dalamnya pada 
hari pembalasan. 


16. Dan mereka sekali-kali tidak 
dapat keluar dari neraka itu. 


© gedh یوم‎ la r aaa 3 rem 
Om GE رما هم‎ e ear 


lar. Tahukah kamu apakah hari 
pembalasan itu? 


|| 18, Sekali lagi, tahukah kamu apakah 
[| | hari pembalasan itu? 


| tidak berdaya sedikitpun untuk 
menolong orang lain. Dan segala 
urusan pada hari itu dalam kekuasaan 
(EU Allah. 


= 
d 2] 19, (Yaitu) hari (ketika) sesearang 


aoe DE En 
Os easy cites 
N | S باق‎ HE تا تن تا‎ 
OPEN © آلکريم‎ 


| 


a 


oda ngas قك‎ s 
ربك ج‎ tenaga 
kami rents Tan DPF RE بلاس‎ 
Padahal sesungguhnya bagi 


u ada (malaikat-malaikat) yang © Sun; Bada 
jengawasi — (pekerjaanmu), ve 
One سڪ‎ S| 


wre mada (A od Wah) don 


5 


نك رل © 


` MUROJAAH Eee 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KANAN 


© وَإِذَا النجوم‎ 
< Judi iy 
BEER 
15 اذا الوخرش‎ 
saig 


| AAN وا‎ 


D حيم‎ 3 ASA 
© in, 


۳ yang mempunyai kekuatan, yang 
mempunyai kedudukan tinggi di sisi 
Allah yang mempunyai 'Arsy, 


21. yang ditaati di sana (di alam 


malaikat) lagi dipercaya. 


22. Dan temanmu (Muhammad) itu 
bukanlah sekali-kali orang yang gila. 


23. Dan sesungguhnya Muhammad 
itu melihat Jibril di ufuk yang terang. 


24; Dan dia (Muhammad) bukanlah 
orang yang bakhil untuk menerangkan 
yang ghaib. 


ذی قرو Le‏ ذى gall‏ من ق 
| = 


© cl My و‎ 35; 


© ye: GF تا هو‎ 


25, Dan Al Quran itu bukanlah 
perkataan syaitan yang terkutuk, 


26, maka ke manakah kamu akan 
pergi? 


27. Al Quran itu tiada lain hanyalah 
peringatan bagi semesta alam, 


28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu 
yang mau menempuh jalan yang lurus. 


29. Dan kamu tidak dapat 
menghendaki (menempuh jalan itu) 
kecuali apabila dikehendaki Allah, 
Tuhan semesta alam. 


TTT 


ce 


Sa 1 dls ۳ 
© لْعَلَمِينَ‎ 


10. dan apabila catatan-catatan 
amal perbuatan manusia) dibuka, 


neraka Jahim 


dan apabila surga didekatkan, 


P 
) 


4 


maka tiap-tiap jiwa akan 
ngetahui apa yang telah 
dikerjakannya. 


Sungguh, Aku bersumpah dengan 
tang-bintang, 


z 


8 


dan demi subuh apabila fajarnya 
"mulai menyingsing, 


sesungguhnya Al Ouran itu benar- 
enar firman (Allah yang dibawa oleh) 
isan yang mulia (Jibril), 


Apabila matahari digulung, 


2. dan apabila bintang-bintang 
berjatuhan, 


3. dan apabila gunung-gunung 
dihancurkan, 


5. dan apabila binatang-binatang 
liar dikumpulkan, 


6 dan apabila lautan dijadikan 
meluap 


زا جوم Syste‏ © 


Opa dehy; | 


7. dan apabila ruh-ruh 
dipertemukan (dengan tubuh) 


> 2 و 


DE el, 


8. dan apabila bayi-bayi perempuan 
yang dikubur hidup-hidup ditanya, 


karena dosa apakah dia dibunuh,‏ ,و 


BE, 


CEY em: 


— POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI | KANAN 
الرَحِيم‎ AD بنع آله‎ 


Ce Ga 


1 
زرد‎ 
30. kebun-kebun (yang) lebat, 12 <] di tangan para penulis (malaikat), 


4 ۳ م 
١ 31. dan buah-buahan serta rumput- Ek <8 | yang mulia lagi berbakti.‏ 
rumputan, 219 E 9‏ 


一 一 -一 一 一 一 4 


| || untuk kesenanganmu dan untuk = oe ۳ 7 P 0 bs | l- Binasalah manusia: alangkah 
| تیا‎ ternak-mu. لكم ولا تیم‎ Sal Mamat sangat kekafirannya? 


33. Di bila dat ra yang 4 2 لیم‎ gl pl 
. Dan apal latang suara ya ees d Pan nenciptakannya? 
memekakkan (tiupan sangkakala yang © La خاذا جَاءَتِ‎ 5 7 

kedua), E Dari setetes mani, Allah 
34. pada hari ketika manusia lari dari 3 22 menciptakannya lalu menentukannya. 
saudaranya, 


0. Kemudian Dia memudahkan 
35. dariibu dan bapak-nya, 8 lannya. 


#1. kemudian Dia me-matikannya 
36 dari istri dan anak-anaknya. memasukkannya ke dalam kubur, 


12. kemudian bila Dia menghendaki, 
membangkitkannya kembali. 


37. Setiap orang dari mereka pada 


5 
Be. runs TK 
hari itu mempunyai urusan yang cukup 5 شان مت له‎ Inda Hn لحل امرى‎ 
“AP a £ 5 si $c = || 


menyibukkannya. Sekali-kali jangan; manusia 
belum melaksa-nakan apa yang 
perintah-kan Allah kepada-nya, 
maka hendaklah manusia itu 
mperhatikan makanannya. 


Banyak muka pada hari itu 
berseri-seri, 59 


Sesungguhnya Kami benar-benar 
men-curahkan air (dari langit), 


| 40. dan banyak (pula) muka pada hari 
د ی‎ | 3 kemudian Kami belah bumi 
1 jan sebaik-baiknya, 

j 41. dan ditutup lagi oleh kegelapan. 32 od — 


lalu Kami tumbuh-kan biji-bijian 
bumi itu, 


42 Mereka itulah orang-orang kafir — pa 
lagi durhaka. anggur dan sayur-sayuran, 


1 (Muhammad) bermuka 
masam dan berpaling, 


2. karena telah datang seorang buta 
| kepadanya. 
= 


3. Tahukah kamu barang-kali ia ingin 
membersihkan dirinya (dari dosa), 


ا 
atau dia (ingin) men-dapatkan‏ .14 
pengajaran, lalu pengajaran itu‏ | 

i memberi manfaat kepadanya? 


5. Adapun orang yang merasa 
dirinya serba cukup, 
1 


6. maka kamu melayani-nya. 


7. Padahal tidak ada (celaan) 
atasmu kalau dia tidak membersihkan 
diri (beriman). کے‎ 

8. Dan adapun orang yang datang 
kepadamu dengan bersegera (untuk 
mendapatkan pengajaran), 


9 sedang ia takut kepada (Allah), 


10. maka kamu mengabaikannya. 


11. Sekali-kali jangan (demikian)! 
Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu 
adalah suatu peringatan, 


12 makabarangsiapayangmenghendaki, 
tentulah ia memperhatikannya, 


13. didalam kitab-kitab yang dimuliakan, 


| i 
bs | 


© i act 


QS tl 


dak << 
Su 


02% 
_ 


je aul Ja 


38. dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, 


39. m: sesungguhnya nerakalah 
j tempat  tinggal(nya). 


| 40. Dan adapun orang-orang yang 

| takut kepada kebesaran Tuhannya 
dan menahan diri dari keinginan hawa 
nafsunya, 


41. maka sesungguhnya surgalah 
tempat tinggalnya). 


gg 
42. (Orang-orang kafir) bertanya 


kepadamu (Muhammad) tentang hari 
kebangkitan, kapankah terjadinya? 


43. Siapakah kamu (maka) 


menyebutkan (waktunya)? 


144. Kepada Tuhanmulah dikembalikan 
| kesudahannya (ketentuan waktunya). 


hanyalah pemberi 
peringatan bagi 


146. Pada hari mereka melihat hari 
| berbangkit itu, mereka merasa seakan- 
akan tidak tinggal (di dunia) melainkan 
(sebentar saja) di waktu sore atau pagi 


تكرت 


Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat pelajaran bagi 
Orang yang takut (kepada Tuhannya). 


Be: 


. Maka apabila malapetaka yang 


ee WIS (pengat besar (hari kiamat) telah datang, 
Bab J hii m 2 


itu adalah suatu pengembalian yang 
merugikan". 


13. Sesungguhnya pengembalian itu 
a satu kali tiupan si 


14. maka dengan serta merta mereka 
hidup kembali di permukaan bumi. 


16. Tatkala Tuhannya memanggilnya 


di lembah suci ialah Lembah Thuwa; & Gb الان‎ Gih 


17 “Pergilah kamu kepada Firaun, 


sesungguhnya dia telah melampaui 
batas," 


18. dan katakanlah (kepada Firaun): 
"Adakah keinginan bagimu untuk 
membersihkan diri (dari kesesatan)". 


一 一 一 
19, Dan kamu akan kupimpin ke jalan 
Tuhanmu agar supaya kamu takı 
kepada-Nya?" 


20. Lalu Musa memperlihatkan 
kepadanya mukjizat yang besar. 


Tetapi Finaun mendustakan dan 
mendurhakai. 


© فعخمّی‎ ١ 


22. Kemudian dia berpaling seraya 
berusaha menantang (Musa). 


23. Maka dia mengumpulkan 


(pembesar-pembesarnya) lalu berseru 
memanggil kaumnya. 


dan (malaikat-malaikat) yang 
encabut (nyawa) dengan lemah- 


dan (malaikat-malaikat) yang 
mendahului dengan kencang, 


dan (malaikat-malaikat) yang 


gatur urusan (dunia). 


(Sesungguhnya kamu akan 
angkitkan) pada hari ketika tiupan 
ertama menggoncang alam, 


| tiupan pertama itu diiringi oleh 


DA 


Hati manusia pada waktu itu 
sangat takut, 


Pandangannya tunduk. 


(Orang-orang kafir) berkata: 
[Apakah sesungguhnya kami benar- 
benar dikembalikan kepada kehidupan 


< Pire د‎ 


Ge 


© Soil aks 


4s 


eel means 
sa) ere 


Oase 


m 


En 


cS 


6 


. Tuhan Yang memelihara langit 
bumi dan apa yang ada di antara 

; Yang Maha Pemurah. 

idak dapat berbicara dengan 


38. Pada hari, ketika ruh dan para 
malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka 
tidak berkata-kata, kecuali siapa 
yang telah diberi izin kepadanya oleh 
Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia 
mengucapkan kata yang benar. 


Itulah hari yang pasti terjadi. 

ca barangsiapa yang menghendaki, 
niscaya ia menempuh jalan kembali 
pada Tuhannya. 


telah 

kepadamu (hai 

orang kafir) siksa yang dekat, pada 
hari manusia melihat apa yang telah 
diperbuat oleh kedua tangannya; dan 
‘orang kafir berkata: "Alangkah baiknya 
ranya aku dahulu adalah tanah". 


AL 3 و ریب‎ Olde تم‎ sad Gi 


ع 


Zu gis 


BRAG 2 مس‎ 1 


قد مٿ يداه 


ما 


© کث نرب‎ ses 


رح 


SLIS ALS EL 


EIA 4 


A 


1 ۸۹ | 26. sebagai 
9 1 


25 wa air yang mendidih dan 


pambalasan yang 


setimpal. 


— 


2 (takut) kepada pik 


| 28 dan mereka mendustakan 2 
ayat-ayat Kami dengan sesungguh- | 
sungguhnya. si 9 


| Dan segala sesuatu telah Kami = 5 if 


و 


0 


30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami 
© Wise 


catat dalam suatu kitab. 
= 


sekali-kali tidak akan menambah 
kepada kamu selain daripada azab. 


PEREAS 
— 


. Sesungguhnya aa yang 
bertakwa mendapat kemenaı 


SY! 32. (yaitu) kebun-kebun dan buah 3 = 


> ro Eo 
anggur, © واعتبا‎ Glas 
| 
33. dan gadis-gadis remaja yang 
sebaya, 
هي‎ ۳۹ 


34. dan gelas-gelas yang penuh 
(berisi minuman). 


0 LI | 
© Glas CSI 


is Di dalamnya mereka tidak _ 7 el 


ie ff 


ai 


mendengar perkataan yang sia-sia dan 
tidak (pula) perkataan dusta. 


36. Sebagai pembalasan dari 
Tubanmu dan pemberian yang cukup 
banyak, 


OOS YW ن فیها‎ 


| مّن a)‏ عَطاء حِسَابًا © 


gguhnya mereka tidak | 
| 
| 


120. dan 


12. dan Kami bina di atas kamu tujuh 
buah (langit) yang kokoh, 


dan Kami jadikan pelita yang 


amat terang (matahari), 
nn 


dan Kami turunkan dari awan air 
ang banyak tercurah, 


Kami tumb 
d Be biji-bijian dan tu 
tumbuhan, 
dan kebun-kebun yang lebat? 


Sesungguhnya Hari Keputusan 


| dalah suatu waktu yang ditetapkan, 


Gijalankanlah gunung- 
nung maka menjadi fatamorganalah 
ia, 


|. Sesungguhnya meraka Jahat 
tu (padanya) ada tempat pengintai, 


lagi menjadi tempat kembali bagi 
orang-orang yang melampaui batas, 


mereka tinggal di dalamnya 


lamanya, 


9. mereka tidak merasakan 
kesejukan di dalamnya dan tidak (pula 
mendapat) minuman, 


Os ed 


tep 


© GG; LE به‎ 


Ia 2.565 JH 


SŠ a)‏ یز 


SE 


eu de 


وسیرت 


@ Ges ya) 


لا يَذُوقُونَ U‏ 


1. Tentang apakah mereka saling 
bertanya-tanya? 
53 4 


MAN MA, 1 
© الذی هم فيه تلو‎ | 
4. Sekali-kali tidak; kelak mereka | 
akan mengetahui, 


5. kemudian sekali-kali tidak; kelak 
eka mengetahui. 


bumi itu sebagai hamparan?, 


AVA 


f 
3 
A 
7 
Ki 
2 5. Bukankah Kami telah menjadikan 
7 

۱ 

۹ 
2 

t 


erpasang-pasangan, 


E dan Kami jadikan kamu 
b 
| 


9， dan Kami jadikan tidurmu untuk 
istirahat, 


10. dan Kami jadikan malam sebagai 
pakaian, 


11. dan Kami jadikan siang untuk 
mencari penghidupan, 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI 


Is 


KANAN 


cool pen 


1 


kafir): “Makanlah dan bersenang- 
senanglah kamu (di dunia dalam 
waktu) yang pendek; sesungguhnya 
kamu adalah orang-orang yang 
berdosa". 


7 47. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 


Doe Aa 


bana 


148. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka: "Rukuklah, niscaya mereka 
tidak mau ruku. 


ANA JANG 


. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 


& ES AU ` موه‎ — 


See 


50. Maka kepada perkataan apakah 
selain Al Quran ini mereka akan 
beriman? 


st 


35 Ini adalah hari, yang mereka 
tidak dapat berbicara (pada hari itu), 


mereka minta uzur sehingga mereka 
(dapat) minta uzur. 


is he See | - Kecelakaan yang besarlah 

w ینطقون‎ 3 m هذا‎ ada hari itu bagi orang-orang yang 

mendustakan. 

Bukankah Kami menjadikan 
(tempat) berkumpul, 


37. Kecelakaan yang besarlah 
pada ‘hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 


38. Ini adalah hari keputusan; (pada 
hari ini) Kami mengumpulkan kamu 
dan orang-orang terdahulu. 


| maka lakukanlah tipu dayamu Itu 
terhadap-Ku 


40. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari.itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 

1 41. Sesungguhnya orang-orang yang 
A bertakwa berada dalam naungan 
\ (yang teduh) dan (di sekitar) mata- 
A mata aif. 

42. Dan (mendapat) buah-buahan 
dari (macam-macam) yang mereka 
ingini. 


43. (Dikatakan kepada mereka) 
"Makan dan minumlah kamu dengan 
enak karena apa yang telah kamu 
kerjakan". 


44. Sesungguhnya demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik. 


45. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 


PEN س ی ست ی م‎ KE 


| 39. Jika kamu mempunyai tipu daya, 一 


26. orang-orang hidup dan orang- 
orang mati? 


J a5 ريل‎ 


. dan Kami jadikan padanya 
kunung-gunung yang tinggi, dan Kami 
beri minum kamu dengan air tawar? 


4 to وا‎ TE. 
Ka Aa SS لکم‎ OF up 
yan BB. Kecelakaan yang besarlah 
Pada hari itu bagi orang-orang yang 
endustakan 


(Dikatakan kepada mereka 
hari kiamat): "Pergilah kamu 
Mendapatkan azab yang dahulunya 
tamu  mendustakannya. 


二 


1 éi 56 ii; 


Pergilah kamu mendapat- 
naungan yang mempunyar tiga 
tabang, 


yang tidak melindungi dan tidak 
pula menolak nyala api neraka" 


32. Sesungguhnya neraka itu 
lontarkan bunga ap: sebesar dan 
nggi istana. 


فد 


اقا ی بر گالقضر 3 


2 = صف © 


. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 
endustakan. 


12, (Niscaya dikatakan kepada 
mereka:) “Sampai hari apakah 
ditangguhkan (mengazab orang-orang 
kafir itu)?" 


13. Sampai hari keputusan. 


— — 
ih kamu apakah hari 
keputusan itu? 


ada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 
ioana 
16. Bukankah Kami telah 


membinasakan orang-orang yang 
dahulu? 


Ea Kecelakaan yang besarlah 


17. Lalu Kami iringkan (azab Kami 
terhadap) mereka dengan (mengazab} 
orang-orang yang datang kemudian. 


18. Demikianlah Kami berbuat 
terhadap orang-orang yang berdosa. 


19. Kecelakaan yang besarlah 
pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. 

a nn 
20. Bukankah Kami menciptakan 
kamu dari air yang hina? 


21. kemudian Kami letakkan dia 
dalam tempat yang kokoh (rahim), 


22, » 
asc) Aga ول‎ 


> SP 


< sampai waktu yang ditentukan, 


23. lalu Kami tentukan (bentuknya), 
maka Kami-lah sebaik-baik yang 
menentukan. 


BEE 


Demi malaikat-malaikat yang 
utus untuk membawa kebaikan, 


dan (malaikat-malaikat) yang 
terbang dengan kencangnya, 


dan (malaikat-malaikat) yang 
Menyebarkan (rahmat Tuhannya) 
Bengan seluas-iuasnya, 


dan (malaikat-malaikat) yang 
membedakan (antara yang hak dan 
ing bathi dengan sejelas-jelasnya, 


dan (malaikat-malaikat) yang 
menyampaikan wahyu, 


untuk menolak alasan-alasan 
tau memberi peringatan, 


sesungguhnya apa yang 
njikan kepadamu itu pasti terjadi, 


Maka apabila bintang-bintang 
telah dihapuskan, 


dan apabila langit telah dibelan, 


dan apabila gunung-gunung 
lah dihancurkan menjadi debu, 


dan api rasul-rasul telah 
tapkan waktu (mereka). 


ee کے‎ 
HE 


| إن هتولاء 5 | 


© aj 


EGS 


ااا T‏ سک اک 


Sis; 


24. Maka bersabarlah kamu untuk 5 > Nai 5 4 BS. Dan diedarkan kepada mereka 
(melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, A 可 > A 'ejana-bejana dari perak dan piala- 
dan janganlah kamu ikuti orang yang ==> = te = lala yang bening laksana kaca, 

berdosa dan orang yang kafir di antar 


mereka 
س ا‎ A; = - 
25. Dan sebutlah nama Tuhanmu b> . (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) se 


- ۳ 3 z fair 202 مالا ع و‎ 
ی‎ Far Can a use = dari perak yang telah diukur meraka (1) قدّروها تقدیرا‎ As من‎ 
دوك‎ 5 = 7 d ngan sebaik-baiknya. ~ 


Di dalam surga itu mereka diberi 
26: Dan pada sebagian dari malam, 人 num segelas (minuman) yang 
maka sujudlah kepada-Nya dan = - ومن الب‎ ampurannya adalah jahe. 
bertasbihlah kepada-Nya pada bagian 2 

yang panjang dimalam hari. 


(Yang didatangkan dari) sebuah 


k; 
27. Sesungguhnya mereka (orang air surga yang “dinamakan 


kafir) menyukai kehidupan dunia - 

dan, mereka tidak memperdulikan R z Dan mereka dikelilingi oleh + FET FT: 

kesudahan mereka, pada hari yang a & 7 yänpelayanı muda. yang. tetap لئان بات‎ HE 

berat (hari akhirat). w 22 = huda. Apabila kamu melihat mereka, 2 2 K Pi 
A u akan mengira mereka, mutiara AG A 

a Kr نوه کا شا‎ ing bertaburan. منثورًا‎ WH KAS ad 

dan menguat-kan persendian tubuh وشدد سرهم وید‎ HS ae ~ = 3 = 

mereka, apabila Kami meng-hendaki, ka و‎ ea Dan apabila kamu melihat di Ar Eisa Pear 多 Fe 

Kami sungguh-sungguh mengganti & یلا‎ >z EAE ANA E ina (surga), niscaya kamu akan (5, كبير‎ ag Kari وید را ا‎ 

(mere-ka) dengan orang-orang yang Y Au aa بد‎ helihat berbagai macam kenikmatan 

serupa dengan mereka, In kerajaan yang besar. 

29, Sesungguhnya (ayat-ayat) ini Pe 15 e.s - Mereka memakai pakaian 4 


adalah suatu peringatan, maka > و تد‎ SN ütera halus yang hijau dan sutera ب سندس خضر‎ 
barang-slapa menghendaki (ke-baikan 


bagi dirinya) niscaya dia mengambil 
jalan kepada Tuhannya. 


30. Dan kamu tidak mampu E e | 3 Oy, EG 
5 با طهورا‎ 


28. Kamitelah mencipta-kan mereka ۹ 1 了 


(menempuh jalan itu), kecuali bila 


dikehendaki Allah. Sesungguhnya Sesungguhnya ini adalah balasan 
Allah adalah Maha Mengetahui lagi 2 = “KI dan usahamu adalah 


Maha Bijaksana. :ا‎ 7 fisyukuri (diberi balasan). 
31. Dan memasukkan siapa yang 


dikehendaki-Nya ke dalam rahmat- 
Nya (surga). Dan bagi orang-orang 


Pa سير‎ <7 cd 
zalim disediakan-Nya azab yang pedih. ® 2 Gide s Sel KANDA 


Sesungguhnya Kami telah 


Bi Muhammad) dengan berangsur- 
Sur. 


Juz 29 


7. Mereka menunaikan nazar dan E Tae 


981555 ah Ops 


takut akan suatu hari yang azabnya ) 32 


merata di mana-mana. 
< 24 tire 
D Nabi las sor OS یوما‎ 


8. Dan mereka memberikan 一 
makanan yang disukainya kepada 

| orang miskin, anak yatim dan orang 
yang ditawan. 


Bukankah telah datang atas 

nusia satu waktu dari masa, sedang 
dia ketika itu belum merupakan 

uatu yang dapat disebut? 


9. Sesungguhnya kami memberi 
makanan kepada-mu hanyalah untuk 
meng-harapkan keridhaan Allah, kami 
tidak menghendaki balasan dari kamu jenciptakan manusia dari setetes 
dan tidak pula (ucapan) terima kasih. mani yang bercampur yang Kami 
ع‎ hendak mengujinya (dengan perintah 
10. Sesungguhnya kami takut akan = ie pee ipod : | dan larangan), karena itu Kami jadikan 
(azab) Tuhan kami pada suatu hari سا‎ úy ھی من ریت‎ dia mendengar dan melihat. 

yang (di hari itu) orang-orang bermuka 


masam -penuh kesulitan. 0 ie ءام‎ Sesungguhnya Kami telah 
۳1 
0 فمطريرا‎ 


Sesungguhnya Kami telah 


menunjukinya jalan yang lurus; ada 
yang bersyukur dan ada pula yang 
kafir. 


-一 

11. Maka Tuhan memelihara Br, ارجا‎ oct ok. aa: 

| mereka dari kesusahan hari itu, وله‎ gal الله شر ذلك‎ RER 

dan memberikan kepada mereka ۱ 

| kejernihan (wajah) dan kegembiraan سم عشم‎ r Sesungguhnya Kami جا‎ SA nn p 

hati. © NG ag Sai || redken bagi orang-orang kafir للکفر: & ساملا‎ Grit 
| Intai, belenggu dan neraka yang H Za 

1 enyala-nyala. ۲ 


| 


12. Dan Die memberi balasan 5 د‎ ak \ Ara | 
| kepada mereka karena kesabaran © PP يما صیروا حنه‎ re] 
| mereka (dengan) surga dan (pakaian) 9 ~ | 
| sutera, 


13. di dalamnya mereka duduk AA 


| bertelakan di atas dipan, mereka tidak يرود‎ 
| merasakan di dalamnya (teriknya) 
| matahari dan tidak pula dingin yang 


| bersangatan. 
| 


Sesungguhnya orang-orang yang 
buat kebajikan minum dari gelas 
risi minuman) yang campurannya 
lah air kafur, 


١ (yaitu) mata air (dalam surga) وه سو مر‎ 1 
f a ۱ ang daripad hamba- 3 2 
سوت دی‎ DAN 
surga itu) dekat di atas mereka dan قطوفها‎ es Au engalirkannya dengan sebaik- 

ia dimudahkan memetiknya 


semudah-mudahnya. 


EEI 


Bo 555 


9 Fw 
۳ 


إل 255 | 


k 


28. dan dia yakin 
sesungguhnya itulah 
8 


۳۳۹ 


<< ۳ 15. meskipun die mengemukakan 

29. dan bertaut betis (kiri) dan betis wer Ae? 2.7 ۳ cal 1 
(kanan), © GEIL GEN ca lasan-alasannya. 
ت‎ | . Janganlah kamu gerakkan 
untuk (membaca) Al 


Am 


30. kepada Tuhanmulah pada hari 


Aia 311 m sar: gjer ) 
Itu kamu dihalau. © المساق‎ AN Ong a Quran karena hendak cepat-cepat 
: $ 8 | 


31. Dan ia tidak mau membenarkan 
(Rasul dan Al Quran} dan tidak mau 
mengerjakan shalat, 


|17. Sesungguhnya atas tanggungan 
(Kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) 


32, tetapi ia mendustakan (Rasul) د‎ ge A | membacanya. 
dam berpaling (dari kebenaran), Apabila Kami telah selesai 


pen ۳ maka ikutilah 
133. kemudian ia pergi kepada ahlinya 3 ۳ 
4 dengan berlagak (sombong). 


0 0 9. Kemudian, sesung-guhnya atas 
34. Kecelakaanlah bagimu (hai orang 1 ian kamilah penjelasannya. © 3 
| kafir) dan kecelakaantah bagimu, Sekali-kali janganlah demiklar. 77 5 > 2 ban 
ااا‎ 3 
35. kemudian kecelaka-anlah 1 = oe ae نی‎ pei © 3 Ont 5 
bagimu (hai orang kafir) dan Erin upan dunia, 
kecelakaanlah bagimu. dan meninggalkan (kehidupan) 
36. Apakah manusia mengira, bahwa زم‎ TAN bs: khirat. 
ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa © سدی‎ 了 Ol سیب الافسن‎ z| 
pertanggung Jawaban)? 9 | 
137. Bukankah dia dahulu setetes ۳ Zur 6 = 

My 522 oF “opt aye > 

mani yang ditum-pahkan (ke dalam DW من مئ يمول‎ bb الم‎ . Kepada Tuhannyalah mereka BAG ee آر‎ 
tehin), = elihat. © إلى رَيَهَا تاظرة‎ 
38. kemudian mani itu E Te 6 一 一 
menjadi segumpal darah, lalu @ فسوی‎ ó کان علقة‎ ~ Dan wajah-wajah (orang kafir) د 5 ره‎ pak I مرو‎ 
Allah menciptakannya, dan pada hari itu muram, سره‎ Cn ووجوه‎ 
menyempurnakannya, 


39. lalu Allah menjadikan 


2 See > 1 mereka yakin bahwa akan Be بون‎ Te UR Ala 
daripadanya sepasang: laki-laki dan @ وألا نی‎ PAGE ii Jaga! ditimpakan kepadanya malapetaka © بها فافرة‎ Jam ol تظن‎ 


Wajah-wajah (orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-seri. 


perempuan. = yang amat dahsyat. 


40. Bukankah (Allah yang RE ae a 16. Sekali-kali jangan. Apabila nafas 
berbuat) demikian berkuasa (pula) SF أن‎ ue الیش ذلك بقلدر‎ (seseorang) telah (mendesak) sampai 
menghidupkan orang mati? = = = 


. dan dikatakan (kepadanya): 


dan aku bersumpah dengan jiwa 
yang amat menyesali (dirinya sendiri). © 


3. Apakah manusia mengira, bahwa Putte. eae Ay oles 
Kami tidak akan mengumpulkan Da at اسب الافسن الن‎ 


(kembali) tulang belulangnya? 


a Bukan demikian, sebe-narnya en 
Kami kuasa menyu-sun (kembali} jari @ AS ی‎ 


a i‏ عل أن مو 


5. Bahkan manusia itu hendak 
membuat maksiat terus menerus. 


, 


ms 


WI || 


ct د‎ 


7. Maka apabila mata terbelalak 
(ketakutan), 


8. dan apabila bulan telah hilang 
cahayanya, 


9 dan matahari dan bulan pratt واه‎ 
dikumpulkan, OA, الشمس‎ 3 
10, pada hari itu manusia berkata: 1 < mir 
"Ke mana tempat berlari?" © 了 | gla 3 Ian الانسلن‎ < 
11. sekali-kali tidak! Tidak ada Pe, 

tempat ber-lindung! © SN 


4 


12. Hanya kepada Tuhanmu sajalah ۱7 i 3. 
pada hari itu tempat kembali. © Saran A ال ريت‎ 


|| 13. Pada hari itu diberitakan kepada ka age و‎ e ieee! 
manusia apa yang telah dikerjakannya oh; Gati 5 \ 


dan apa yang dilalaikannya. 


KANAN 
= 


— 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KIRI KANAN 4 


48. Maka tidak berguna lagi bagi 
mereka syafayat dari orang-orang 
yang memberikan syafaat. 


49. Maka mengapa mereka (orang- 
orang kafir) berpaling dari peringatan 
(Allah)?, 


50. seakan-akan mereka itu keledai 
liar, yang lari terkejut, 


51. lari daripada singa. 


52. Bahkan tiap-tiap orang dari 
mereka berkehendak supaya diberikan 
kepadanya lembaran-lembaran yang 


terbuka. pa 
° 


53 Sekali-kali tidak. Sebenarnya 
mereka tidak takut kepada negeri 
akhirat. 


و 


dal Fe 


54. Sekali-kali tidak demikian halnya. 
Sesungguhnya Al Quran itu adalah 
peringatan. 


55. Maka barangsiapa menghendaki, 
niscaya dia mengambil pelajaran 
daripadanya (Al Quran). 


56. Dan mereka tidak akan 
mengambil pelajaran daripadanya 
kecuali (jika) Allah menghendakinya. 
Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut 
(kita) bertakwa kepada-Nya dan 
berhak memberi ampun. 


sebagai ancaman bagi manusia. 


(Yaitu) bagi siapa di antaramu 
g berkehendak akan maju atau 


Ag Be 


8 Tiap-tiap diri bertanggung jawab 
jatas apa yang telah diperbuatnya, 


tentang (keadaan) orang-orang 
berdosa, 


42. "Apakah yang memasukkan 
‘kamu ke dalam Sagar (neraka)?" 


3. Mereka menjawab: “Kami 
ulu tidak termasuk orang-orang 
yang mengerjakan shalat, 


dan kami tidak (pula) memberi 
akan orang miskin, 


45. dan adalah kami membicarakan 
ng bathil, bersama dengan orang- 
lorang yang membicarakannya, 


[hari pembalasan, 


|47. hingga datang kepada kami 


21 Dan tiada Kami jadikan penjaga 
neraka itu melainkan dari malaikat: 
dan tidaklah Kami menjadikan 
bilangan mereka itu melainkan untuk 
jadi cobaan bagi orang-orang kafir, 
supaya orang-orang yang diberi Al- 
Kitab menjadi yakin dan supaya 
orang yang beriman bertambah 
imannya dan supaya orang-orang 
yang diberi Al Kitab dan orng-orang 

J| mukmin itu tidak ragu-ragu dan 
| supaya orang-orang yang di dalam 7 
Î | hatinya ada penyakit dan crang-o 

kafir (mengatakan): "Apakah yang 
dikehendaki Allah dengan bilangan 
ini sebagai suatu perumpamaan?" 
Demikianlah Allah membiarkan sesat 
orang-orang yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada 
yang mengetahui tentara Tuhanmu 
melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu 
4 | tiada lain hanyalah peringatan bagi 
manusia. 


32. Sekali-kali tidak, demi bulan, 


Jase das وتا‎ 
els ای‎ it 
ولا یر‎ Gaal ha aie Gaal ریاد‎ 
۳ و‎ Oa SSI ll 
Br La 
Ja WG by 4 ae 
WAR مَن‎ a eg 
Naw has 二 
In بکرم‎ 


1 


ا 
dan malam ketika telah berlalu,‏ .33 || 


— 1 


34. dan subuh apabila mulai terang. 


35. Sesungguhnya Saqar itu adalah 
salah satu bencana yang amat besar, 
ji 


kemudian dia memikirkan, 


sesudah itu dia bermasam muka 
merengut, 


kemudian dia berpaling (dari 
kebenaran) dan menyombongkan diri, 


lalu dia berkata: "(Al Quran) ini 
ik lain hanyalah sihir yang dipelajari 
dari orang-orang dahulu), 


ini tidak lain hanyalah perkataan 
93 


Aku akan memasukkannya ke 
lam (neraka) Saqar. 


q en kamu apakah (neraka) 


Sagar itu tidak meninggalkan dan 
ik membiarkan, 


29. (Neraka Sagar) adalah pembakar 
kulit manusia. 


| 30. Dan diatasnya ada sembilan belas 
alaikat penjaga). 


10. bagi orang-orang kafir lagi tidak 2 35% 


على آلگفرین عبر mudah. Te‏ 


11. Biarkanlah Aku bertindak terhadap 
| orang yang Aku telah menciptakannya 
| | sendirian. 

12. Dan Aku jadikan baginya hart ۲ rn 
. Dan jadikan baginya a = كاه‎ ye Wah 4 
| benda yang banyak, © ممدودا‎ Yu 5 Ela, | 


lalu berilah 


13. dan anak-anak yang selalu peringatan! 


bersama dia, 


dan Tuhanmu agungkaniah! 
14. dan Ku-lapangkan baginya (rezeki 
dan kekuasaan) dengan selapang- 
| | lapangnya, 
dan pakaianmu bersihkanlah, 
15. kemudian dia ingin sekali supaya 
Aku menambahnya. 


dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 
16. Sekali-kali tidak (akan Aku 
tambah), karena sesungguhnya dia 
menentang ayat-ayat Kami (Al Quran). 
| ul mu mel 
17. Akuakan membebaninya mendaki بت پوت‎ ig ae 
pendakian yang memayahkan. 


z 5 5 z f. Dan untuk (memenuhi perintah) 
18. Sesungguhnya dia telah oo : Fihanmu, Een 2 ) 
memikirkan dan menetapkan (apa yang 1 
ditetapkannya), 


19. maka celakalah dial Bagaimana 22 WA > B. Apabila ditiup sangkakala, 
dia menetapkan?, 


20. kemudian celakalah dial 2 < 2s ١١ maka waktu itu adalah waktu 
Bagaimanakah dia menetapkan?, 2 (datangnya) hari yang sulit, 


18. Langit(pun) menjadi pecah belah 
pada hari itu. Adalah janji-Nya itu 
|| pasti terlaksana. 


19. Sesungguhnya ini adalah suatu 
peringatan. Maka barangsiapa yang 
menghendaki niscaya ia menempuh 
jalan (yang menyampaikannya) 
kepada Tuhannya. 


Sesungguhnya Tuhanmu 
mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga 
malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) 
segolongan dari orang-orang yang 
bersama kamu. Dan Allah menetapkan 
ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali 
tidak dapat menentukan batas-batas 
waktu-waktu itu, maka Dia memberi 
keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) 
dari Al Quran. Dia mengetahui hahwa 

akan ada di antara kamu orang- 
orang yang sakit dan orang-orang 
yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah: dan orang- 
orang yang lain lagi berperang di jalan 
Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 
sembahyang, tunaikanlah zakat dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh (balasan) 
nya di sisi Allah sebagai balasan yang 
paling baik dan yang paling besar 
pahalanya. Dan mohonlah ampunan 
kepada Allah: sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 


ice: كذ‎ bina Ho | 


Wa 


ó? وَطَايفَة‎ 


ZUR. 
وتا‎ JÄ ss ین‎ | 
تس‎ ash} me 
el 
MEERE. 

N 
sh deed ojek Sara 

se 
sic al DET) 
>< ec] 

Gelee Ge sh ail دوه عند‎ 


zee Sk ai SE ais Ian 


一 


EEE 


10. Dan bersabarlah terhadap apa 
yang mereka ucapkan dan jauhilah 
mereka dengan cara yang baik. 


a T 


En‏ يَقُولُونَ وَآَهْجْرَهُمْ 
جرا DIA‏ 


11. Dan biarkanlah Aku (saja) 
bertindak terhadap orang-orang yang 
mendustakan itu, orang-orang yang 
mernpunyai kemewahan dan beri 
tangguhlah mereka barang sebentar. 


SAN أزي‎ GS درف‎ | 


ق 
Karena sesungguhnya pada sisi‏ .12 
Kami ada belenggu-belenggu yang‏ 
berat dan neraka yang menyala-nyala.‏ 


Stns باعل‎ 3 


13. Dan makanan yang menyumbat 
di kerongkongan dan azab yang pedih. 


14. Pada hari bumi dan gunung- 
gunung bergoncangan, dan 
menjadifah gunung-gunung itu 
tumpukan-tumpukan pasir yang 
berterbangan. 


15. Sesungguhnya Kami telah 
mengutus kepada kamu (hai 
orang kafir Mekah) seorang Rasul, 
yang menjadi saksi terhadapmu, 
sebagaimana Kami telah mengutus 
(dahulu) seorang Rasul kepada 
Firaun. 


© tol is; át 6 Gub; 


r 


K رَسُولا‎ 5 a Gait 
Sa na 


16, Maka Firaun mendurhakai Rasul 
itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan 
yang berat. 


17. Maka bagaimanakah kamu 
akan dapat memelihara dirimu jika 
kamu tetap kafir kepada hari yang 
menjadikan anak-anak beruban. 


1. Hai orang yang berselimut 
(Muhammad), 


bangunlah (untuk sembahyang) 


malam hari, kecuali sedikit 
daripadanya), 
(yaitu) seperduanya atau 


kurangilah dari seperdua itu sedikit. 


atau lebih dari seperdua itu. Dan 
bacalah Al Quran itu dengan perlahan- 
Jahan, 


Sesungguhnya Kami akan 
menurunkan kapadamu perkataan 
yang berat. 


Sesungguhnya bangun di waktu 
nalam adalah lebih tepat (untuk 
usyw) dan bacaan di waktu itu 
lebih berkesan. 


7 Sesungguhnya kamu pada siang 


(banyak). 


penuh ketekunan. 


9. (Dialah) Tuhan masyrik dan 
maghrib, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, maka 


ambillah Dia sebagai pelindung. 


| hari mempunyai urusan yang panjang 


Sebutlah nama Tuhanmu, dan 
beribadatlah kepada-Nya dengan 


Oa ia 


Soe Sa 


BES سَبْخَا‎ al 
رتم رت‎ 


35 


ER KANAN © 


eee. 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 5 


bisz 
Best; 
IOS i, 


z ce 


RAK || 


"| 
J 


22. Katakanlah: “Sesungguhnya aku 
sekali-kali tiada seorangpun dapat 
melindungiku dari (azab) Allah dan 
sekali-kali aku tiada akan memperoleh 
tempat berlindung selain daripada-Nya". 


23. Akan tetapi (aku 
menyampaikan (peringatan) dari Allah 
dan risalah-Nya. Dan barangsiapa 
yang mendurhakai Allah dan Rasul- 
Nya maka sesungguhnya baginyalah 
neraka Jahannam, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. 


24. Sehingga apabila mereka 
melihat azab yang diancamkan 
kepada mereka, maka mereka akan 
mengetahui siapakah yang lebih 
lemah penolongnya dan lebih sedikit 
bilangannya. 


25. Katakanlah: "Aku tidak 
mengetahui, apakah azab yang 
diancamkan kepadamu itu dekat 
ataukah Tuhanku menjadikan bagi 
(kedatangan) azab itu masa yang 
panjang?". 


26. (Dia adalah Tuhan) Yang 
Mengetahui yang ghaib, maka 
Dia tidak memperlihatkan kepada 
seorangpun tentang yang ghaib itu. 


27. Kecuali kepada rasul yang 
diridhai-Nya, maka sesungguhnya 
Dia mengadakan penjaga-penjaga 
(malaikat) di muka dan di belakangnya. 


28. Supaya Dia mengetahui, bahwa 
sesungguhnya rasukrasul itu telah 
menyampaikan risalah-risalah 
Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu- 
Nya meliputi apa yang ada pada 
mereka, dan Dia menghitung segala 
sesuatu satu persatu. 


hanya) 


DAMAI 
© lisa Av 24393 من‎ Se] 


Panjat 


ka AP 


0 


sis للدي‎ ie 


SESI AI)‏ من AP Jae‏ یلك 
من بن بيه ومن ald‏ رضتا © 


هم wath‏ کل شیم 


32-5, 


EBEE 


ar 


BSI 


14. Dan sesungguhnya di antara kami 
ada orang-orang yang taat dan ada 
(pula) orang-orang yang menyim-pang 
dari kebenaran. Barangsiapa yang yang 
taat, maka mereka itu benar-benar 
telah memilih jalan yang lurus. 


Adapun orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran, maka 


16. Dan bahwasanya: jikalau mereka 
tetap berjalan lurus di atas jalan itu 
{agama Islam), benar-benar Kami 
"akan memberi minum kepada mereka 
‚air yang segar (rezeki yang banyak). 


٠١ Untuk Kami beri cobaan kepada 
mereka padanya. Dan barangsiapa 
yang berpaling dari peringatan 
Tuhannya, niscaya akan dimasukkan- 
Nya ke dalam azab yang amat berat, 


سم 


2e 


Ole per فكاثوأ‎ Gadi 


Z en e وبي‎ i 
عن کر‎ 和 全 


@ عذابا صعتا‎ Kls 


. Dan sesungguhnya mesjid- 
mesjid itu adalah kepunyaan Allah. 

ka janganlah kamu menyembah 
seseorangpun di dalamnya di samping 
(menyembah) Allah. 


9. Dan bahwasanya tatkala 
iamba Allah (Muhammad) berdiri 
menyembah-Nya (mengerjakan 
badat), hampir saja jin-jin itu desak 
mendesak mengerumuninya. 


ALAN Ga وتا‎ 


u 


Fr 


۳ 


43) 


4ص 0ص ف<۱ 


“G2 
Ow 


20. (20) Katakanlah:"Sesungguhnya 
aku hanya menyembah Tuhanku 
‘dan aku tidak mempersekutukan 
sesuatupun dengan-Nya". 


21. Katakanlah: “Sesungguhnya aku 
tidak kuasa mendatangkan sesuatu 
kemudharatanpun kepadamu dan 
tidak (pula) suatu kemanfaatan". 


PANAS 


ZIVS 


sesungguhnya mereka 
(jin) menyangka sebagaimana 
persangkaan kamu (orang-orang kafir 
Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak 
akan membangkit-kan seorang (rasul) 
pun, 


® dan sesungguhnya kami telah 
mencoba menge-tahui (rahasia) 
langit, maka kami mendapatinya 
penuh dengan penjagaan yang kuat 
dan panah-panah api, 


9. dan sesungguhnya ka-mi dahulu 
dapat men-duduki beberapa tempat di 
langit itu untuk mendengardengarkan 
(berita-berita-nya). Tetapi sekarang 
“barangsiapa yang (mencoba) 
mendengar-dengarkan (seperti itu) 
tentu akan menjumpai panah api yang 
mengintai (untuk mem-bakarnya). 
10. Dan sesungguhnya kami 
tidak mengetahui (dengan adanya 
penjagaan itu) apakah keburukan yang 
“Seat a bagi orang yang di bumi 


5 ۲ zu 
SSAP SA a 二 A 


بت 


ataukah Tuhan mereka menghendaki 
kebaikan bagi mereka. 


11 Dan sesungguhnya di antara 
kami ada orang-orang yang saleh 
| dan di antara kami ada (pula) yang 
tidak demikian halnya. Adalah kami 
menempuh jalan yang berbeda-beda. 


12. Dan sesungguhnya kami 
mengetahui bahwa kami sekali-kali 
tidak akan dapat melepaskan diri (dari 
kekuasaan) Allah di muka bumi dan 
- sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan 
i diri (daripada)Nya dengan lari, 


a A 


Gun بن‎ Si 
a. 


8 < z$ 


KEF BE É;‏ بت 
en‏ 


كنا طرآيق Obs‏ 


1 


OUR ted ob Hil 


13. Dan sesungguhnya kami tatkala 
mendengar petunjuk (Al Quran), kami 
beriman kepadanya. Barang-siapa 
beriman kepada Tuhannya, maka 
ia tidak takut akan pengurangan 
pahala dan tidak (takut pula) akan 
penambahan dosa dan kesalahan. 


CF ۳۹ 
og hk Gages قا‎ 


uh 
YES برو فلا یاف‎ Ge. 


31 


| 


1. Katakanlah (hai 7 
"Telah di-wahyukan kepadamu bah- 
asanya: telah mendengar-kan 


3 kumpulan jin (akan Al Quran}, lalu 


ereka berkata: Sesungguhnya kami 
telah mendengarkan Al Ouran yang 
enakjubkan, 


2. (yang) memberi petunjuk 
kapada jalan yang benar, lalu kami 
beriman kepadanya. Dan kami sekali- 
kali tidak akan memper-sekutukan 
seseorangpun dengan Tuhan kami, 


dan bahwasanya Maha Tinggi = „er 


ima SEL ريا ما‎ Se 


= 


kebesaran Tuhan kami, Dia tidak 
beristeri dan tidak (pula) beranak. 


Dan bahwasanya; orang yang 
kurang akal daripada kami selalu 
mengatakan (perkataan) yang 
melampaui batas terhadap Allah, 


5. مول‎ sesungguhnya kami mengira, 
bahwa manusia dan jin sekali-kali 
tidak akan mengatakan perkataan 
jang dusta terhadap Allah. 


6. Dan bahwasanya ada beberapa 
orang laki-laki di antara manusia 
meminta perlindungan kepada 
beberapa laki-laki di antara jin, maka 
jin-jin itu menambah bagi mereka 
dosa dan kesalahan. 


mn 


er 


© Yu; 


DEE 
CE 
| © وقال نوخ‎ 


لت إن 23555 © 
© 


POSISI DALAM MUSHAF STANDAR 


KANAN 


SETS 


> 


26, Nuh berkata: "Ya Tuhanku, ET , kemudian Dia mengembalikan 
Janganlah Engkau biarkan seorangpun kamu ke dalam tanah dan 
di antara orang-orang kafir itu tinggal 

di atas bumi. 


- Edan - 19. Dan Allah menjadikan bumi 
27. Sesunggul dil En 35 N = ae Untukmu sebagai hamparan, 
biarkan mereka tinggal, niscaya 53 Isis id إن 8555 بط‎ ou] 
mereka akan menyesatkan mne Pi 
hamba-Mu, dan mereka tidak al = z 
melahirkan selain anak yang berbuat . iF © p% ید 1 جرا‎ 
maksiat lagi sangat kafir ait 
28, Ya Tuhanku! Ampunilah aku, > ete ys Er o = = 
ibu bapakku, orang yang masuk ke NE ods KAN ك‎ jel ب‎ : "Ya Tuhanku, za 

= > ر‎ 2 93 E a pae 

rumahku dengan beriman dan semua mereka telah | من‎ ba 
orang yang beriman laki-laki dan T4 ۳ 284 297 - nt’ e. dan telah mengikuti. 
perempuan, Dan janganlah Engkau AYAN موی وللموميين‎ GY rang-orang yang harta dan anak- © 17 LE 3 ie 8 5 gn eo 
tambahkan bagi orang-orang yang & ۹ knya tidak menambah kepadanya D Sad دو‎ Sad 


zalim itu selain kebinasaan", PES yi 4, iH ted NG elainkan kerugian belaka, 
@ 27 E 2 4 2. dan melakukan tipu-daya yang موی ی مر ات‎ 
at besar". OS زوا مکرا‎ 1 


Dan mereka berkata: "Jangan <, 


li-kali par meninggalkan 033 5 وی‎ Su ï is; 
1 


tuhan-tuhan he 3‏ زا 


S7 


KE 


Sag 


“u 


< سل فسات‎ 5 
ne iada, ELET] És ولا‎ égi لا‎ 155 
n jangan pula van, yaghuts, 4 


bagi orang-orang yang zalim itu selain 
tesesatan. 


5. Disebabkan kesalahan-kesalahan 了 282 
reka, mereka ditenggelamkan lalu Ts أغرقوافا 5 تا‎ 

fimasukkan ke neraka, maka mereka 2 9 و‎ Re 

dak mendapat penolong-penolong 二 | en 

agi mereka selain dari Allah. y ۲ Lai 一 


18. Kemudian sesungguh-nya aku 
| telah menyeru mereka (kepada iman) © 
dengan cara terang-terangan, 


9. kemudian sesungguhnya aku ۱۳۹۳ es eT 
(menyeru) mereka (lagi) dengan m 55 yap له‎ Eule abe 
terang-terangan dan dengan diam- ۳ 4 


diam, © Hasi Sesungguhnya Kami 

Bb aa engutus Nuh kepada kaumnya 
(dengan memerini n): "Berilah 
'kaummu peringatan sebelum datang 
kepadanya azab yang pedih", 


10. maka aku katakan kepada 203 Fal 5 5 21 ef 
mereka: 'Mohonlah ampun kepada ستعفر نهر ان‎ 
Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah 3 ترژ ر‎ 
Maha Pengampun-, 


11. niscaya Dia akan meneirimkan ۳ 3 E.E 
hujan kepadamu dengan lebat, 2 55 Je Ze 
— 一 | kamu, 


12. dan membanyakkan harta dan Pee ih ote (yaitu) sernbahlah olehmu Allah, 


anak-anakmu, dan mengadakan so > 
yahene a a Yan 一 3 dab زير‎ bertakwalah kepada-Nya dan taatlah 
0 kepadaku, — 


mengadakan (pula di dalamnya) 5 5 一 > لم‎ ete 
untukmu sungai-sungai. Dial 的 as) ea niscaya Allah akan mengampuni 
”一 一 一 sebagian dosa-dosamu dan 
-e | menangguhkan kamu sampai kepada 
@ int را‎ ah oO برجو‎ SE waktu yang ditentukan. Sesungguhnya 
E ketetapan Allah apabila telah datang 
tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu 


14. Padahal Dia sesung-guhnya telah ist E 96 nengetahui". 
menciptakan kamu dalam beberapa @ Kisi > فد‎ 


tingkatan kejadian. 


2. Nuh berkata: “Hai kaumku, 
sesungguhnya aku adalah pemberi 
peringatan yang menjelaskan kepada 


13, Mengapa kamu tidak percaya 
akan kebesaran Allah? 


9 Nuh berkata: "Ya Tuhanku 

. Tidakkah kamu perhatil sa GG, \ ۲ esungguhnya aku telah menyeru 
Re Allah telah menciptakan. ae Fit] SS TS 1155 pë kaumku malam dan siang, 
tujuh langit bertingkat-tingkat? 


Kits A. 6. maka seruanku itu hanyalah 
@ Bb oy 


menambah mereka lari (dari 
kebenaran). 


16, Dan Allah menciptakan padanya ue TE . ge, 
bulan sebagai cahaya dan menjadikan Jasa لْقَمَرَ فِيهنّ فیهن نورا 1 نورا‎ jes a لاقي ديم‎ 
matahari sebagai pelita? 3 
agar Engkau mengampuni mereka, 
شمش سرا راجا‎ ereka memasukkan anak jari >» *-1- ers 一 
pa BAH 
3 | ereka ke dalam telinganya dan run 
PA | 


17, Dan Allah menumbuhkan kamu menutupkan bajunya (kemukanya) 


dari tanah dengan sebaik-baiknya, © Gis Ba st; Ga ae tn 


1 


OS 
Oleo 


© درفم‎ 
Op 


35. Mereka itu (kekal) di surga lagi 
dimuliakan. 


| 35. Mengapakah orang-orang kafir 
itu bersegera datang ke arahmu, 


si 


37. dari kanan dan dari kiri dengan 
berkelompok-kelompok. 


© عزین‎ JUAN وَعَنٍ‎ sala 


一 一 一 一 -= 
38. Adakah setiap orang dari orang- 
orang kafir itu ingin masuk ke dalam 
surga yang penuh kenikmatan?, 


BOI 


(39. sekali-kali tidak! Sesungguhnya 
| Kami ciptakan mereka dari apa yang 
mereka ketahui {air mani). 


E Er 


40. Maka aku bersumpah dengan 
Tuhan Yang memiliki timur dan barat, 


سم Lp‏ َلْمَشَرِقٍ مرب 


sesungguhnya Kami benar-benar 2 
Maha Kuasa. 2 Hi 
5 0 
۳ © rA |إنا‎ 
41. Untuk mengganti (mereka) 


dengan kaum yang lebih balk dari 
mereka, dan Kami sekali-kali tidak 
dapat dikalahkan. 


42. Maka biarkanlah mereka 
tenggelam (dalam kebatilan) dan 
bermain-main sampai mereka 
menjumpai hari yang diancamkan 


É مَنْهُمْ وَمَا‎ GS pe Js 


Osaka 
iyi ge رف وضو ربا‎ 


عو و و 


se sa يَوْمَهُمْ أل‎ 


kepada mereka, x 
43. (yaitu) pada hari mereka keluar 


dari kubur dengan cepat seakan-akan 
mereka pergi dengan segera kepada 
berhala-berhala {sewaktu di dunia), 


ب تبون مق الالجدات Ela‏ 


يُوفِضُونَ © 


Gi 


1% Beide 


5] 


44. dalam keadaan mereka 
menekurkan pandangannya (serta) 
diliputi kehinaan. Itulah hari yang 
dahulunya diancamkan kepada 


mereka itu tetap 
shalatnya, 


23. yang 
mengerjakan 


25. bagi orang (miskin) yang meminta 
dan orang yang tidak mempunyai apa- 
apa (yang tidak mau meminta), 


B-orang 
mpercayai hari pembalasan, 
27. dan orang-orang yang takut 
terhadap azab Tuhannya. 


4 ja 
Tuhan mereka tidak dapat orang 
merasa aman (dari kedatangannya). 


29. Dan orang-orang yang memelihara 
kemaluannya, 


kecuali terhadap isteri-isteri 
reka atau budak-budak ae 
mereka miliki, maka sesungguhnya 
eka dalam hal ini tiada tercela. 


Mn ا‎ 


31. Barangsiapa mencari yang di 
balik itu, maka mereka itulah orang- 
orang yang melampaui batas, 


orang-oral E 
memelihara amanat-amanat {yang 
dan janjinya. 


33. Danorang-orangyang memberikan 


@ goths $2 8 


ies 


هم 


> 


ب رهم BE‏ 


a ۳ op 


Ha 


öl 


11. sedang 


anaknya, 


13. dan kau 
melindunginya 


(mengharapkan! 
menyelamat 


15, Sekali-kali 


yang 


Tt AO 


7 


Ta 


benda) lalu 


19. Sesungguh 


kikir. 


20. Apabila ia 
berkeluh kesah, 


21. dan 
kebaikan ia 


22. kecuali 
mengerjakan 


DE‏ ماو ai tle‏ و 22ے 
ات9 يود المجرم لو memandang, Orang kafir ingin kalau Saka‏ 
sekiranya dia dapat menebus (dirinya) = |‏ 
dari azab hari itu dengan anak- ©‏ 


12. dan isterinya dan saudaranya, 


orang-orang 


atas 
bumi seluruhnya kemudian & نم یذحیه‎ 


sesungguhnya neraka itu adalah api 
bergolak, 


16. yang mengelupas kulit kepala, 


5) 

3 = 

| 17. yang memanggil orang yang ez seek eh ts 

| تذعوا من membelakang dan yang berpaling & 455 pl‏ | ألم 
(dari agama),‏ 


18. serta mengumpulkan (harta zet 


Nase SAN 
diciptakan bersifat keluh kesah lagi ® خُلِقَ هَلوعًا‎ Gy Ole | 


apabila 


mereka saling = 


RE 


Aa JE 2 


m familinya yang 


(di dunia), 


di 


) tebusan itu dapat 
kannya. 


tidak dapat, 


menyimpannya. & GË رم‎ 


nya manusia 


ditimpa kesusahan ia 


TEE 
ia mendapat | | 


amat kikir, © [SEA wat مَسَّهُ‎ óp 


orang-orang yang 


© siaii Si! 


shalat, 


4. Seseorang telah meminta 
kedatangan azab yang akan menimpa, 


2. orang-orang kafir, yang tidak 
Tr ود‎ menolaknya, 
1 j 


3. {yang datang} dari Allah, Yang 
mempunyai tempat-tempat naik. 


Malaikat-malaikat dan Jibril naik 

enghadap) kepada Tuhan dalam 

| sehari yang kadarnya limapuluh ribu 
| tahun. وي‎ 


5. Maka bersabarlah kamu dengan 
sabar yang baik. 


Sesungguhnya mereka 
siksaaan itu jauh 
mustahil). 
， Sedangkan Kami memandangnya 
|| dekat (mungkin terjadi). 


Pada hari ketika langit menjadi 
seperti luluhan perak, 


9. dan gunung-gunung menjadi 
seperti bulu (yang berterbangan), 


10. dan tidak ada seorang teman 
akrabpun menanyakan temannya, 


رد 
EEN‏ 


e ag 


ass 
| GE 


42. Dan bukan pula perkataan tukang z JURE AEE Ae ek 
tenung. Sedikit sekali kamu mengambil & قلیلا ما ند درون‎ A يمو( اهن‎ 
pelajaran daripadanya. > - 


43. Ia adalah wahyu yang diturunkan 
dari Tuhan semesta alam. 


|| 44. Seandainya dia (Muhammad) 
mengadakan sebagian perkataan atas 
(nama) Kami, 


46. Kemudian benar-benar Kami 
| | potong urat tali jantungnya. 


wi 2-9 , 
itu benar-benar suatu pelajaran bagi وإندر درة للمت‎ 1 4 
orang-orang yang bertakwa. - 


50. Dan sesungguhnya Al Quran itu 
benar-benar menjadi penyesalan bagi 
orang-orang kafir (di akhirat). 


kebenaran yang diyakini. 


52. Maka bertasbihlah dengan 
(menyebut) nama Tuhanmu Yang 
Maha Besar. 


30. (Allah berfirman): "Peganglah 
dia lalu belenggulah tangannya ke 
lehernya. 


31. Kemudian masuk-kanlah dia ke 
dalam api neraka yang menyala-nyala. 


rantai yang panjangnya tujuh puluh 
hasta. 


33. Sesungguhnya dia dahulu tidak 
beriman kepada Allah Yang Maha 
Besar, 


یا 


Ie 


34. Dan juga dia tidak mendorong 
(orang lain) untuk memberi makan 
orang miskin. 


35, Maka tiada seorang temanpun 
baginya pada hari ini di sini. 


KD CLD 


36. Dan tiada (pula) makanan 
sedikitpun (baginya) kecuali dari 
darah dan nanah. 


37. Tidak ada yang memakannya 
kecuali orang-orang yang berdosa. 


38. Maka Aku bersumpah dengan 
apa yang kamu lihat. 


39. Dan dengan apa yang tidak kamu 
lihat. 


40. Sesungguhnya Al Quran itu 
adalah benar-benar wahyu (Allah yang 
diturunkan kepada) Rasul yang mulia, 


| 32. Kemudian belitlah dia dengan 


Bis GAs Wes ER: 


19. Adapun orang-orang yang 
diberikan kepadanya kitabnya dari 
sebelah kanannya, maka dia berkata: 
"Ambillah, bacalah kitabku ۰ 


20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa 
sesungguhnya aku akan menemui 


| hisab terhadap diriku. 


21. Maka orang itu berada dalam 
kehidupan yang diridhai, 


kl - 


Oei sil, Jah گان لا‎ A 


© إلا من غشلین‎ flab NG 


sent. 


© ns Ua Peg 


41. dan Al Quran itu 
perkataan seorang penyair. 
sekali kamu beriman kepadanya. 


bukanlah 


Sedikit [GE HUNI بقول شاعر‎ pls 


22. dalam surga yang tinggi, 


23. buah-buahannya dekat, 


24. (kepada mereka dikatakan): 
"Makan dan minumlah dengan sedap 
disebabkan amal yang telah kamu 
kerjakan pads hari-hari yang telah 
lalu", 


25. Adapun orang yang diberikan 
kepadanya kitabnya dari sebelah 
kirinya, maka dia berkata: "Wahai 
alangkah baiknya kiranya tidak 
diberikan kepadaku kitabku (ini), 


26. Dan aku tidak mengetahui apa 
hisab terhadap diriku. 


jáá 


كوا واش ربوا aa‏ 
موش رو 
Ot‏ 


اما شش PE‏ 
یت وت OS‏ 


Oto dy 


27. Wahai kiranya kematian itulah 
yang menyelesaikan segala sesuatu. 


sekali-kali tidak 
manfaat kepadaku. 


28. Hartaku 
memberi 


29. Telah hilang kekuasaanku 


daripadaku". 


etn 


Gak GE geil 


10. Maka (masing-masing) mereka 
mendurha-kai rasul Tuhan mereka, 
lalu Allah menyiksa mereka dengan 
siksaan yang sangat keras. 


fir Sesungguhnya Kami, tatkala air 
telah naik {sampai ke gunung) Kami 
bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam 
bahtera, 

12. agar Kami jadikan peristiwa 
itu peringatan bagi kamu dan agar 
diperhatikan oleh telinga yang mau 


Gg diye اا‎ 


sr 


a)‏ لالم تذكرة وتيا أن 


mendengar. @ 2. 
Sen 
سس‎ | 
43; Maka apabila sangkakala ditiup — || 
sekali tiup 233 i „all SG 
14. dan diangkatlah bumi dan 


del, 2M 7 4;‏ مدعنا وة 


gunung-gunung, lalu dibenturkan 
keduanya sekali bentur. 

Ois | 
15. Maka pada hari itu terjadilah Os لك‎ Id 
hari kiamat, 4 iasi دیومید وفعت‎ 


= 


16. dan terbelahlah langit, karena 
pada hari itu langit menjadi lemah, 


Ox 


Dan malaikat-malaikat berada Seay ope 
di penjuru-penjuru langit. Dan pada عر‎ jab) رْجَابهَا‎ | ae ASI, 


hari itu delapan orang malaikat | 


menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas ۲ و يمك‎ hot 
(kepala) mer Di فلنية‎ AA فو قوفهم دوه‎ EL 


18. Pada hari Itu kamu dihadapkan 
{kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun 
dari keadaanmu yang tersembunyi 
(bagi Allah). 


A. Kaum Tsamud dan ‘Aad telah 
mendustakan hari kiamat. 


5. Adapun kaum Tsamud, maka 
mereka telah dibinasakan dengan 
kejadian yang luar biasa. 


6. Adapun kaum ‘Aad maka mereka 
telah dibinasakan dengan angin yang 
sangat dingin lagi amat kencang, 


aka kamu lihat kaum 'Aad 

tu itu mati be pangan 

1 mereka tunggul pohon 

| kurma yang telah kosong (lapuk). 


8. Maka kamu tidak melihat 
seorangpun yang tinggal di antara 
mereka. 


Oe Wye 


Oa 


PEN 


AS 


TE 


KAN 


2 


9. Dan telah datang Firaun dan 
orang-orang yang sebelumnya dan 
(pen-duduk) negeri-negeri yang 
dijungkir balikkan karena kesalahan 
yang besar. 


48. Maka bersabarlan kamu (hai 
Muhammad) terhadap ketetapan 
Tuhanmu, dan janganiah kamu seperti 
orang yang berada dalam (perut) 
ikan ketika ia berdoa sedang 1 dalam 
keadaan marah (kepada kaumnya). 


49. Kalau sekiranya ia tidak segera 
mendapat nikmat dari Tuhannya, 
benar-benar ia dicampakkan ke tanah 
tandus dalam keadaan tercela. 


50. talu Tuhannya memilihnya dan 
menjadikannya termasuk orang-orang 
yang saleh. 


51. Dan sesungguhnya orang- 
orang kafir itu benar-benar hampir 
menggelincirkan kamu dengan 
pandangan mereka, tatkala 
mereka mendengar Al Quran dan 
mereka berkata: "Sesungguhnya ia 
(Muhammad) benar-benar orang 
yang gila". 


152. Dan Al Quran itu tidak lain 
hanyalah peringatan bagi seluruh 
umat. 


PR 


- z 3 
40. Tanyakanlah kepada mereka: | T30. Lak ian mereka gar و ها ال‎ He: 
“Siapakah di antara mereka yang © زعیم‎ AL ایهم‎ a | | dapi jan yang lain بعصم عل بعص‎ 
bertanggung jawab terhadap 3 0 | ilis ۱ 
keputusan yang diambil itu?" 


i 2 z 31. Mereka berkata: "Aduhai 

41. Atau apakah mereka mempunyai 本 a a i 
sekutu-sekutu? Maka hendaklah إن‎ PAI فليا توا‎ AS a) ام‎ | celakalah kita; sesungguhnya kita ini 
D = = | 


mereka mendatangkan sekutu- | adalah orang-orang yang melampaui 

sekutunya jika mereka adalah orang- 6 oA || ig 3 - 

orang, yang benar. رس بای .32 نوا صدفين‎ A BE Temu rd 
3 - | | مِنْهَا‎ Com 


os 
: ganti kepada kita de یبد لن‎ 
42. Pada hari betis disingkapkan dan 


i| memberika hehe = 
= ۳ سا‎ 1 ) yang lebih baik daripada 
mereka dipanggil untuk bersujud: | ن ساق وید‎ IR ita mengharapkan 
maka mereka tidak kuasa, AAF عور‎ 一 عن‎ A ۳ ۳ a Ta kita. arap 
۱ © 4 25 5 5 z 5 AN 


j 1 حور و‎ 
|| 33. Seperti itulah azab (dunia). Dan فى‎ ET مو واكام‎ 
il sesungguhnya azab akhirat lebih 3 ال‎ liad; KAA) 


f ۳ 


43. (dalam keadaan) pandangan 555 x | 2 8 
mereka tunduk ke bawah, lagi mereka > re حشعه ابصر‎ ‘| besar jika mereka mengetahui. 
diliputi kehinaan, Dan sesungguhnya 4 å 

mereka dahulu (di dunia) diseru untuk SP عوء 1۱ 2۱1 و‎ 28) NG 

bersujud, dan mereka dalam keadaan کانوا پدعون إلى السجود وهم‎ 


34. hnya bagi orang-orang 
9 ~ y bertakwa (disediakan) su 


surga yang penuh نين‎ di si 


sejahtera. 


42. Maka serahkanlah (ya ET ا‎ abe Tuhannya. | 

Muhammad) kepada-Ku (urusan) doad بهلذا‎ < AS ومن دا‎ Gye 35. Maka apakah patut Kami 
orang-orang yang mendustakan Ka x 5 | | menjadikan orang-orang Islam itu 
perkataan ini (Al Quran). Nanti Ga ber mu 33 ogor, [ sama dengan orang-orang yang 
Kami akan menarik mereka dengan Ogalas Nez من‎ a | berdosa (orang kafir)? 


berangsur-angsur (kearah kebinasaan) 


dakah ki berbuat 
dari arah yang tidak mereka ketahui, ers این‎ 


de: bagaimana! kamu 
mengambil utusan 


37. Atau adakah kamu mempunyai اب‎ 3304 Waka > 
sebuah kitab (yang diturunkan Allah) © فيه تدرسون‎ Cus لڪَمَ‎ 
yang kamu membacanya?, 
z 8. bahwa di dalamnya kamu benar- 1g sái kasa 6 A 
ام‎ ||| benar boleh memilih apa yang kamu © کور و و‎ a öl ۱ 
sukai untukmu. 3 2 
۳ = 57 
39. Atau apakah kamu memperoleh 2- hy Sty ای‎ nett 50 
= janji yang diperkuat dengan sumpah er Äl peran WE Gal 全 ام‎ | 
47，Ataukah ada pada mereka ilmu we ع‎ ee dari Kami, yang tetap Berlaku sampai A3 P || 
i 7 دهم‎ Nad) عندهم‎ 7 2 138 
tentang yang ghaib lalu mereka & هم يب يكتبون‎ Se hari kiamat; sesungguhnya kamu @ ISB je ان‎ alt! 
sadanya afa Berbahasa benar-benar dapat mengambil óp laa | 
تیا اد‎ keputusan (sekehendakmu)? | 


= 
45. dan Aku memberi tangguh 
kepada mereka, Sesungguhnya 
rencana-Ku amat tangguh. 


46. Apakah kamu meminta upah 
kepada mereka, lalu mereka diberati 
dengan hutang? 


20. maka jadilah kebun itu hitam a 
seperti malam yang gelap gulita. 


21. 


lalu mereka panggil memanggil 


di pagi hari: 0 مُصَبِحِينَ‎ 135 + 


22. 'Pergilah diwaktu pagi (ini) ke er ۹ 
kebunmu jika hendak memetik = إن‎ 
= 


buahnya", 


ب 
< 1 


23. Maka pergilah mereka saling 
berbisik-bisik. 


e 9‏ یس 


TN ES n 
, “Pada hari ini janganlah ada 了 2 ees 
seorang miskinpun masuk ke dalam 


kebunmu". 


25. Dan berangkatlah mereka di 
pagi hari dengan niat menghalangi 
(orang-orang miskin) padahal mereka 
(menolongnya). 

26, Tatkala mereka melihat kebun 
itu, mereka berkata: "Sesungguhnya 
kita benar-benar orang-orang yang 
sesat (jalan), ۳ 
27. bahkan kita dihalangi 
memperoleh hasilnya)". 


وَغْدَوَا عل حرد قیرین © 


(dari 


28. Berkatalah seorang yang paling 5 5 £ 
baik pikirannya di antara mereka: f oS) قل‎ ress 
"Bukankah aku telah mengatakan 

kepadamu, hendaklah kamu bertasbih A pad 
(kepada Tuhanmu)?" 


29. Mereka mengucapkan: "Maha 


Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami © Tells ES انا‎ 2 
adalah orang-orang yang zalim". E = ۶ 


10. Dan janganlah kamu ikuti setiap 
orang yang banyak bersumpah lagi 
hina, 


11. yang banyak mencela, yang kian 
ke mari menghambur fitnah, 


| 12. yang banyak menghalangi 


perbuatan baik, yang melampaui 
batas lagi banyak dosa, 


13. yang kaku kasar, selain dari itu, 
yang terkenal kejahatannya, 


14. karena dia mempunyai (banyak) 
harta dan anak. 


15, Apabila dibacakan kepadanya 
ayat-ayat Kami, ia berkata: “ini 
adalah) dongeng-dongengan orang- 
orang dahulu kala". 


. Kelak akan Kami beri tanda dia di 


| belalaifnya). 


17. Sesungguhnya Kami telah 
mencobai mereka (musyrikin Mekah) 
sebagaimana Kami telah mencobal 
pemilik-pemilik kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka sungguh- 
sungguh akanmemetik (hasil)nya di 
pagi hari, 


18. dan mereka tidak menyisihkan 
(hak fakir miskin), 


19. lalukebunitu diliputi malapetaka 
{yang datang) dari Tuhanmu ketika 
mereka sedang tidur, 


Base le إا تل‎ 


© ilf 


1. Nun, demi kalam dan apa yang 
mereka tulis, 


2. berkat nikmat Tuhanmu kamu 
(Muhammad) sekali-kali bukan orang 
gila. 


3. Dan sesungguhnya bagi kamu 
benar-benar pahala yang besar yang 
| | tidak putus-putusnya. 


4. Dan sesungguhnya kamu benar- 
benar berbudi pekerti yang agung. 


5. Maka kelak kamu akan melihat 
dan mereka (orang-orang kafir)pun 
akan melihat, 


6. siapa diantara kamu yang gila, 


7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 
Yang Paling Mengetahui siapa yang 
sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang 
Paling Mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 


8. Maka janganlah kamu ikuti 
orang-orang yang mendustakan (ayat- 
ayat Allah). 


u... 


Doa REV 


9. Maka mereka menginginkan 
supaya kamu bersikap lunak lalu 
mereka bersikap lunak (pula 
kepadamu). 


26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu 
{tentang hari kiamat itu) hanya pada 
sisi Allah. Dan sesungguhnya aku 
hanyalah seorang pemberi peringatan 
yang menjelaskan". 


27. Ketika mereka melihat azab 
(pada hari kiamat) sudah dekat, muka 
orang-orang kafir itu menjadi muram. 
Dan dikatakan (kepada mereka) inilah 
(azab) yang dahulunya kamu selalu 
meminta-mintanya. 


28. Katakanlah: "Terangkanlah 

kepadaku jika Allah mematikan aku 
|| dan orang-orang yang bersama 

dengan aku atau memberi rahmat 

kepada kami, (maka kami akan masuk 

surga), tetapi siapakah yang dapat 

melindungi orang-orang yang kafir 
lÎ dari siksa yang pedih?" 


29. Katakanlah: "Dialah Allah Yang 


Maha Penyayang kami beriman 
kepada-Nya dan kepada-Nya-lah 
kami bertawakkal. Kelak kamu akan 
| mengetahui siapakah yang berada 
dalam kesesatan yang nyata". 


ayang Ce‏ الذينَ 


an pal) UE 


y‏ وقیل ددا cii‏ کنثم بو 


g ومن‎ 


اؤ رما فمن بر الگهرین ین 


ale; بوء‎ ale 


30. Katakanlah: "Terangkanlah 
kepadaku jika sumber air kamu 
menjadi kering; maka siapakah yang 
akan mendatangkan air yang mengalir 
bagimu?". 


Peta, 
BD عذاب اليم‎ 
TA 


er. 


20. Atau siapakah dia yang 
menjadi tentara bagimu yang akan 
menolongmu selain daripada Ailah 
Yang Maha Pemurah? Orang-orang 
kafir itu tidak lain hanyalah dalam 
(keadaan) tertipu. 


21. Atau siapakah dia yang memberi 
kamu rezeki jika Allah menahan 
rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus 
menerus dalam kesombongan dan 
menjauhkan diri? 


22, Maka apakah orang yang 
berjalan terjungkal di atas mukanya 
itu lebih banyak mendapatkan 
petunjuk ataukah orang yang berjalan 
tegap di atas jalan yang lurus? 


23. Katakanlah: “Dialah Yang 
menciptakan kamu dan menjadikan 
bagi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu 
bersyukur. 


24. Katakanlah: "Dialah Yang 
menjadikan kamu berkembang biak 
di muka bumi, dan hanya kepada-Nya- 
lah kamu kelak dikumpulkan", 


SAN 23 sl 


© 5,782 i | 


13. Dan rahasiakanlah perkataanmu 
atau lahirkanlah: sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui segala isi hati. 


14. Apakah Allah Yang menciptakan 
itu tidak mengetahui {yang kamu 
lahirkan atau rahasiakan); dan Dia 
Maha Halus lagi Maha Mengetahui? 


15. Dialah Yang menjadikan bumi itu 
mudah bagi kamu, maka berjalanlah 
di segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezeki-Nya. Dan 
hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 
setelah) dibangkitkan. 


16. Apakah kamu merasa aman 
terhadap Allah yang (berkuasa) di 
langit bahwa Dia akan menjungkir 
balikkan bumi bersama kamu, 
sehingga dengan tiba-tiba bumi itu 
bergoncang?, 


17. atau apakah kamu merasa aman 
terhadap Allah yang (berkuasa) di 
langit bahwa Dia akan mengirimkan 
badai yang berbatu. Maka kelak kamu 
akan mengetahui bagaimana (akibat 
mendustakan) peringatan-Ku? 


18. Dan sesungguhnya orang- 
orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka 
alangkah hebatnya kemurkaan-Ku. 


NER ER 
)8 خاصبا تون گیف تذیر‎ 


25. Dan mereka berkata; "Kapankah 
datangnya ancaman itu jika kamu 
adalah orang-orang yang benar?" 


PS ان‎ LETS مق‎ 5) 55 


19. Dan apakah mereka tidak 
memperhatikan burung-burung yang 
mengembangkan dan mengatupkan 
sayapnya di atas mereka? Tidak ada 
yang menahannya (di udara) selain 
Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya 
Dia Maha Melihat segala sesuatu. 


Dan orang-orang yang kafir 
kepada Tuhannya, memperoleh azab 
Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk 
tempat kembali. 


Apabila mereka dilemparkan ke 
dalamnya mereka mendengar suara 
neraka yang mengerikan, sedang 
neraka itu menggelegak, 


Süden 


8. hampir-hampir (neraka) itu 
terpecah-pecah lantaran marah. 
Setiap kali dilemparkan ke dalamnya 
sekumpulan (orang-orang kafir), 
penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya 
kepada mereka: "Apakah belum 
pernah datang kepada kamu (di 
dunia) seorang pemberi peringatan?" 


۳ ggi 


ER 
Nuss 


تاو 


z3 


Kas NS 


Map Pot فِيهًا‎ 


Mereka menjawab: "Benar ada", 
sesungguhnya telah datang kepada 
kami seorang pemberi peringatan, 
maka kami mendustakan(nya) 
dan kami katakan: "Allah tidak 
menurunkan sesuatupun; kamu tidak 
lain hanyalah di dalam kesesatan yang 
besar". 


10, Dan mereka berkata: "Sekiranya 
kami mendengarkan atau memikirkan 
(peringatan itu) niscaya tidaklah kami 
termasuk penghuni-penghuni neraka 
yang menyala-nyala". 


11. Mereka mengakui dosa mereka. 
Maka kebinasaanlah bagi penghuni- 
penghuni neraka yang menyala-nyala. 


a Jas yi 


p 


coe 


3 


1 


12. Sesungguhnya orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya Yang tidak 
nampak oleh mereka, mereka akan 
memperoleh ampunan dan pahala 
yang besar. 


| al re ر‎ HA sai 引 


د + 


& 


ye 


536 Gak 


1. Maha Suci Allah Yang di tangan- 
Nya-lah segala kerajaan, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, 


2. Yang menjadikan mati dan 
hidup, supaya Dia menguji kamu 
siapa di antara kamu yang lebih baik 
amalnya, Dan Dia Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun, 


3. Yang telah menciptakan tujuh 
langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali 
tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang 
Maha Pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang. Maka lihatlah berulang- 
ulang, adakah kamu lihat sesuatu 
yang tidak seimbang? 


4. Kemudian pandanglah sekali lagi 
niscaya penglihatanmu akan kembali 
kepadamu dengan tidak menemukan 
sesuatu cacat dan penglihatanmu 
itupun dalam keadaan payah 


5. Sesungguhnya Kami telah 
menghiasi langit yang dekat dengan 
bintang-bintang, dan Kami jadikan 
bintang-bintang itu alat-alat pelempar 
syaitan, dan Kami sediakan bagi 
mereka siksa neraka yang menyala- 
nyala. 


OP 3 Gaga si 
an ری‎ 


KANGIN 
5 as 


Tentang Penulis # 


5 A J 
FAR 星人 Caves EN 


TENTANG 
PENULIS 


ADI HIDAYAT Lahir di Pandeglang Banten, 11 September 
1984, Beliau menempuh pendidikan Strata Satu dan Pasca 
Sarjananya di The Islamic Call College Tripoli, Libya. Gelar 
Magister Agama juga diraihnya dari Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini beliau tengah 
menempuh program doktor di Universitas Ibnu Thufail Maroko 
di bidang studi Islam, juga di The Islamic Call College Libya 
bidang Bahasa dan Satra Arab. Selain aktif mengisi berbagai 
seminar di tingkat nasional dan internasional, penulis juga giat 
mengukir pena di berbagai jurnal ilmiah berbahasa Arab dan 
Indonesia. Di antara karya tulis beliau yang telah dibukukan 
ialah: Minhatul Jalil Bita’rifi Arudil Khalil (pengantar kaidah puisi 
Arab, 2010), Quantum Arabic Metode Akhyar (cara cepat belajar 
bahasa Arab, 2011), Marifatul Insan: pedoman al-Qur'an menuju 
insan paripurna (2012), Makna Ayat Puasa, mengenal kedalaman 
bahasa al-Qur'an (2012), Al-Arabiyyah lit Thullabil Jami'iyyah 
(Modul Bahasa Arab UMJ, 2012), Menyoal hadits-hadits populer 


Aa y 


Hari Hafal Al-Qur'an 265‏ 30 ت 


7بجا ——————————— A‏ لطس وی 


1: Tentang Penulis 


(2013), Ilmu Hadits Praktis (2013), Tuntunan Praktis Idul Adha 
(2014), Pengantin as-Sunnah (2014), Buku Catatan Penuntut 
Ilmu (2015), Pedoman Praktis Ilmu Hadits (2016), al-Majmu’, 
Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu (2016), Manhaj Tahdzir Kelas 
Eksekutif (2017), dan Muslim Zaman Now, Hafal al-Qur'an Dalam 
30 Hari. 


Penulis aktif mengajar di berbagai ta'lim keagamaan, menjadi 
dosen tamu dan luar biasa Universitas, narasumber Kajian 
Islam, Dewan Pakar Masjid al-Ihsan PTM VJS Bekasi, Pembina 
Akhyar Tv, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar 
Institute. 


20-0 


30 Hari Hafal Al-Qur'an 


X 2 COA 


: i, + 
A METODE A Et ALS ER 
30 eee | 


rit Pledger 


ITUT QUANTUM ARKH! i | 
Area Giant Express Pekayon — ER i 
Inattui Quantum Akhyar I. Pekayon Raya 1. Pekayan Jaya. Bekasi Selatan 17148 i 


www.quantumakhyar.com 


| BUKU WAKAF TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN | 


